TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 18 

TERBIT PADA HARI SENIN 

25 NOVEMBER 2019 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 


Kebanggaan Anak Negeri 



BRI Saumlaki Serahkan Bantuan Program Peduli 


SAUMLAKI - PT. Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) (Persero) Tbk 
Cabang Saumlaki yang berlo¬ 
kasi di Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Provinsi Maluku den¬ 
gan wilayah pelayanan hingga ke 
Kabupaten Maluku Barat Daya 
(MBD) menyerahkan bantuan 
program peduli dalam Corporate 
Social Responsibility (CSR) atau 


tanggung jawab sosial perusa¬ 
haan kepada Mesjid Agung An 
Nur dan Sekolah dasar (SD) Kris¬ 
ten Saumlaki pada Jumat (22/11). 

Dalam sambutannya Kepala 
BRI cabang Saumlaki, I Ketut 
Pastika mengatakan program 
peduli BRI itu dilakukan dalam 
rangka meningkatan kesejahter¬ 
aan sosial masyarakat dan mem¬ 


perkokoh Bank BRI sebagai bank 
yang selalu berkontribusi positif 
terhadap kehidupan sosial mas¬ 
yarakat di daerah pelayanannya. 

Ia mengungkapkan di tahun 
2019 ini, selain memberikan 
bantuan kepada Masjid Agung 
An Nur sebesar Rp 200 juta dan 
Rp 100 juta kepada SD Kristen 
BERSAMBUNG KE HAL.11 




Tun^akan BPJS 
Siap Dibayar 

SAUMLAKI - Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fat- 
lolon, SH., MH telah berkomitmen akan melunasi tung¬ 
gakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 2,1 
Milyar bagi sekitar 30 ribu jiwa masyarakat Tanimbar 
pada anggaran tahun 2020. 

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Penyelengga¬ 
ra Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tanimbar, Firman 
Syah. Ia mengatakan terkait kepesertaan BPJS Kese¬ 
hatan untuk sekmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) i 
yang didaftar dan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah 
(Pemda) Tanimbar pada program JKN ada sekitar 25,8 
persen dari total jumlah penduduk dimana Kepulauan 
Tanimbar sudah dikategorikan sebagai kabupaten yang 
mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cak¬ 
upan semesta untuk jaminan kesehatan. 

“Melalui rapat koordinasi langsung dengan Bupati 
Fatlolon pada hari Jumat tanggal 15 November lalu. 

Pemda berjanji untuk melunasi tunggakan iuran 
yang menjadi kewajibannya tersebut di tahun depan 
dengan besar tunggakan untuk 3 bulan, yaitu bu¬ 
lan oktober hingga desember sebesar Rp 2,1 milyar,” 
ungkap dia di ruang kerjanya pada Jumat (22/11)... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 


Djauhari Oratmangim Promosi Investasi di Beijing 



BEIJING - Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) bersa¬ 
ma-sama Kedutaan Besar Republik 
Indonesia (KBRI) Beijing di Repub¬ 
lik Rakyat Tiongkok (RRT) terus 
mendorong masuknya investasi ke 
Indonesia guna menggenjot per¬ 
tumbuhan ekonomi RI yang leb¬ 
ih mandiri. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan meman¬ 
faatkan forum skala internasional 
Bloomberg New Economy Forum 
(NEF) 2019 yang diadakan di Bei¬ 
jing Yanqi Lake International Con- 
vention & Exhibiton Center (ICE), 


Beijing pada Jumat (22/11). 

Indonesia melalui BKPM dan 
KBRI Beijing diundang untuk 
mengisi salah satu breakout session 
dalam rangkaian kegiatan yang di¬ 
hadiri oleh lebih dari 500 pemimp¬ 
in pemerintah, politik, dan bisnis 
terkemuka ini. Acara itu sendiri 
berjalan dengan tema ‘Building 
Asia: Spotlight on Indonesia and 
its next generation industries and 
talents’ dan dipandu oleh Haslin- 
da Amin, news anchor Bloomberg 
untuk Kawasan Asia Tenggara... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 



Pelantikkan Ketua DPRD Kericuhan di de’Box 



Michael Jackson Dihlmkan 


RPJP SM Tanimbar 
dan CA Nustaran 

SAUMLAKI - Balai Konserva¬ 
si Sumber Daya Alam (BKSDA) 
Provinsi Maluku menggelar konsul¬ 
tasi public tentang Rencana Pen¬ 
gelolaan Jangka Panjang (RPJP) 
Suaka Margasatwa (SM) Tanim¬ 
bar dan Cagar Alam (CA) Nus¬ 
taran pada Jumat (22/11). 

Penyuluh Kehutanan BKSDA 
Maluku, Budi Wardi Ansah, S.Hut 
mengatakan bahwa dalam konsul¬ 
tasi public yang melibatkan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ter¬ 
kait dan pemerintah desa (Pemdes) 
itu bertujuan untuk memperoleh 
masukan untuk kedua kawasan kon¬ 
servasi di Pulau Yamdesa itu. 

“Tadi sudah banyak masukan 
analisa dari teman-teman opd dan 
desa tentang rencana ke depan di¬ 
mana ada pembanguan jalan yang 
sangat strategis tetapi jangan sam¬ 
pai merusak kawasan kita. Karena 
kawasan konservasi cuman itu yang 
ada di Yamdena dan paling berpen¬ 
garuh terhadap keseluruhan pulau 
yamdena,” papar dia. 

Budi menambahkan bahwa pihak¬ 
nya akan terus melakukan penge¬ 
lolaan sesuai dengan perencanaan 
di kedua lokasi tersebut dan sangat 
fokus untuk melindungi flora dan 
fauna kebanggaan Tanimbar, yaitu 
burung kaka tua, pohon torem dan 
bunga anggrek larat. Kemudian ia 
pun berharap kepada masyarakat 
setempat untuk ikut menjaga ka¬ 
wasan konservasi agar terus ber¬ 
tahan di tengah jalannya pemba¬ 
ngunan jalan lintas Yamdena... 

BERSAMBUNG KE HAL.11 

Sekapur Sirih dari Ramba 

Masyarakat Tanimbar saat ini lagi 
bingung, sebab banyak pengamat 
hingga pengambil kebijakan yang 
bicara tentang bagaimana menye¬ 
lamatkan Tanimbar dari kerugian... 

BERSAMBUNG KE HAL.10 



Mencari Jokowi 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.05 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



























02 


25 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 


Jaflaun Batlayeri Pimpin DPRD Kepulauan Tanimbar 


SAUMLAKI - Ketua Pengadilan 
Negeri Saumlaki, Saiful Anan pada 
Jumat (22/11) melantik 3 orang 
pimpinan DPRD Kepulauan Ta¬ 
nimbar, masing-masing: Jaflaun 
Batlayeri, SH dari Partai Demokrat 
(Dapil 3), Jidon Kelmanutu, ST dari 
PDI-P, (Dapil 2) dan Ricky Jawerisa 
dari Partai Berkarya (Dapil 1). 

Pelantikan yang dilaksanakan 
melalui Rapat Paripurna Pengu¬ 
capan Sumpah/Janji Pimpinan 
DPRD Kepulauan Tanimbar Masa 
Jabatan 2019-2024 di gedung Kes¬ 
enian Saumlaki ini disaksikan oleh 
seluruh anggota DPRD, Bupati dan 
Wakil Bupati Kepulauan Tanim¬ 
bar, Forum Komunikasi Pimpinan 
Daerah, Pimpinan SKPD dan se¬ 
jumlah tamu undangan dalam Ra¬ 
pat Paripurna DPRD. 

Proses pelantikan pimpinan 
DPRD Kabupaten Kepulauan Ta¬ 
nimbar tersebut berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Maluku No¬ 
mor 286 Tahun 2019 tentang Pere¬ 
smian Pengangkatan Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
Masa Jabatan 2019-2024. 

“Kiranya dengan adanya pelantikan 
pimpinan DPRD yang baru di hari 
ini, semakin memberikan motivasi 


dan semangat baru bagi lembaga 
yang terhormat ini dalam tugas dan 
pengabdian di masa waktu ke de¬ 
pan,” kata Bupati Tanimbar, Petrus 
Fatlolon dalam sambutannya. 

Dikatakan dalam konteks oto¬ 
nomi daerah dewasa ini, eksisten¬ 
si dan kinerja Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah mutlak diperkuat 
dan diperhitungkan, mengingat 
DPRD selain representasi rakyat, 
juga merupakan unsur penyeleng¬ 
gara pemerintah. 

Menurut dia, dengan kedudukan de¬ 
mikian DPRD dapat bekerja optimal 


sesuai fungsi, tugas dan wewenang 
yang digariskan peraturan perun- 
dang-undangan. “Dalam kaitan den¬ 
gan itu, maka keberadaan Pimpinan 
DPRD menjadi lebih penting dan 
sangat strategis,” ucap Fatlolon. 

Ia mengatakan meskipun telah 
banyak kemajuan yang dicapai di 
Tanimbar, namun masih banyak 
lagi yang harus dikerjakan di masa 
mendatang. Semuanya harus dilak¬ 
sanakan secara kolektif oleh semua 
unsur penyelenggara pemerintah. 
Masalah-masalah yang kita hadapi 
kini dan di masa yang akan datang 


akan semakin berat dan kompleks. 

“Saya kira, inilah pekerjaan rumah 
kita semua, terutama kita yang bera¬ 
da di lapisan atas struktur sosial kita,” 
harap bupati sambil mengharapkan 
jika semua komponen dapat bekerja 
dengan baik dan tulus, baik untuk 
hari ini, esok dan seterusnya akan 
memberikan sebuah kehidupan 
yang lebih baik bagi masyarakat, 
yang secara pasti dapat keluar dari 
kondisi keterbelakangan, ketergan¬ 
tungan, dan ketertinggalan. 

Jaflaun Batlayeri dalam sam¬ 
butannya menyatakan bahwa 
kedudukan dan jabatan itu sebagai 
amanah untuk berjuang mencapai 
tatanan hidup orang Tanimbar 
yang lebih maju, adil dan sejahtera, 
sehingga keterlibatan seluruh anak 
Tanimbar adalah hal yang pasti. 

Dia juga bertekad untuk mer¬ 
angkul semua komponen mas¬ 
yarakat di bumi Duan Lolat ini dari 
berbagai perbedaan yang selama 
ini terjadi dam membangun ker- 
jasama dengan semua komponen. 

“Saya yakin lembaga ini ke depan 
nanti akan memposisikan diri sebagai 
lembaga representasi rakyat. Sebab ha¬ 
nya dengan begitu, DPRD benar-benar 
dipercaya dan menjadi tumpuan hara¬ 
pan rakyat TanimbarJ’ tutu dia. (LOl) 



Kapolres Piiiipin Pengamanan Perarakan Arca Kristus 


SAUMLAKI - Kapolres Malu¬ 
ku Tenggara Barat (MTB) AKBP 
Andre Sukendar, S.I.K memimpin 
langsung pengamanan Perarakan 
Arca Kristus Raja Alam Semesta. 
Minggu (24/11) pukul 14.00 wit 
sampai dengan pukul 22.00 wit. 

Hari Raya Kristus Raja Alam Se¬ 
mesta yang jatuh pada tanggal 24 
November 2019,sudah menjadi 
tradisi Umat Katolik dalam me¬ 
meriahkan perayaan dimaksud. 
Sekitar kurang lebih 5000 umat 
Katolik turut dalam perayaan 
Hari Kristus Raja Alam Semesta. 

Perarakan Arca Kristus Raja Alam 
Semesta yang dimulai dari Lokasi 
Gereja Tri Tunggal Maha Kudus Sif- 
nana, melewati Jalur Jalan Mathilda 
Batlayeri,Jalur Jalan Ir.Soekarno, 


Jalur Jalan Drs.S.J.Oratmangun dan 
berakhir pada lokasi Wisata Kristus 
Raja Desa Olilit Raya Bagian Timur. 

Kegiatan perarakan Arca Kristus 
Raja mendapat pengawalan ser¬ 
ta pengamanan baik dari Personil 
Polres Maluku Tenggara Barat, Pol¬ 
sek Tanimbar Selatan serta Brimob 
Kompi 3 Batalyon C yang kurang 
lebih 51 personil. 

Arca Biistus Raja Alam Semesta 
selanjutnya ditaktakan pada Lokasi 
Wisata Piistus Raja dan dilanjutkan 
dengan Ibadah perayaan ekaris- 
tis kudus dalan rangka Hari Raya 
Kristus Raja Alam S^emesta. Situa¬ 
si Kamtibmas selama pelaksanaan 
perarakan Arca Kristus Raja Alam 
Semesta dan Ibadah Ekaristi Kudus 
berlangsung aman dan lancar. (Mll) 


11 Gempa Mengguncang Seminggu 


SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 
Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Kli¬ 
matologi dan Geofisika (BMKG) 
di Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar, Provinsi Maluku member¬ 
ikan pantauan aktivitas gem- 
pabumi sebanyak 11 kali selama 
seminggu pada Jumat (15/11) 
hingga Kamis (21/11) di sekitar 
wilayah kepulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun 
Geofisika Saumlaki, George F. 
A. Muabuay, S.Si., M.Sc bahwa 
berdasarkan magnitude terdapat 
1 kejadian gempabumi dengan 
magnitude kecil kurang dari 3,0 
SR, 9 kejadian gempabumi den¬ 
gan magnitude sedang diantara 
3,0 hingga 5,0 SR dan 1 kejadian 
gempabumi dengan magnitude 
besar sekitar lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedala¬ 
man terdapat 4 kejadian gempabu¬ 
mi dengan kedalaman dangkal 


kurang dari 60 km, 7 kejadian gem¬ 
pabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah diantara 60 hingga 300 km 
dan 0 kejadian gempabumi dengan 
kedalaman diatas 300 km serta ti¬ 
dak ada kejadian gempabumi yang 
dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang ter¬ 
jadi para periode tersebut did¬ 
ominasi oleh gempabumi dengan 
kedalaman menengah. Pada um¬ 
umnya gempabumi yang terjadi 
di sekitar Laut Banda terjadi pada 
kedalaman menengah hingga da¬ 
lam yang diduga bersumber dari 
aktivitas zona subduksi di Sela¬ 
tan Maluku akibat pertemuan 
Lempeng Samudera Indonesia 
Australia yang menunjam terh¬ 
adap Lempeng Benua Eurasia. 
Sedangkan untuk gempabu¬ 
mi dangkal dan lokal di sekitar 
Tanimbar diduga disebabkan 
oleh adanya aktivitas sesar lo¬ 
kal, yaitu Sesar Tanimbar. (L02) 



l 

tan Maluku (GPM) Klasis Ta¬ 
nimbar Selatan (Tansel), Jemaat 
Saumlaki di Kabupaten Kepu¬ 
lauan Tanimbar, Provinsi Ma¬ 
luku menggelar pelatihan pen¬ 
gasuh dan pembimbing jemaat 
pada Minggu (24/22) hingga 
Kamis (28/11). 

Menurut ketua Jemaat GPM 
Saumlaki, Pdt. Sabono,S.Th 
bahwa kegiatan tersebut mer¬ 
upakan kegiatan yang diputus¬ 
kan melalui sidang jemaat dan 
dirinya sangat mengucapsyukur 
karena ditengah berbagai agen¬ 
da di tahun 2019 ini tetapi pi¬ 
haknya tetap berkomitmen un¬ 
tuk menjalankan kegiatan yang 
melibatkan sebanyak 330 peng¬ 
asuh itu. 

“Anak-anak adalah ibarat fon¬ 
dasi bangunan rohani yang san¬ 
gat menunjang terbentuknya 
rumah rohani yang baik pula 
dan kegiatan ini merupakan 
sarana untuk menambah ilmu 
bagi pengasuh yang baru dan 
juga penyegaran bagi pengasuh 
yang lama agar mengerti tugas 
mereka,” kata dia saat memberi 
arahan di Gereja Balai Pembi¬ 


Kemudian Sabono berterima 
kasih kepada Badan Pengurus 
klasis GPM Tansel yang telah 
mendukung penuh kegiatan itu 
dengan memberikan fasilitator. 
Ia pun sangat berharap para pen¬ 
gasuh dapat mengikuti pelatihan 
tersebut secara penuh agar dapat 
diterapkan dalam melaksanakan 
tanggung jawab pelayanan. (L02) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 

0 Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





























TANIMBAR RAYA 


25 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 '^IL/en©itiiiii!iJkm 




Polisi Terkesan Membiarioin Kericuhan di Pigasera 


SAUMLAKI - Polisi Terkesan 
Membiarkan Kericuhan di Pujasera 

SAUMLAKI Robby Gosan, 
pemilik caffe de’Box di Kawasan 
Pujasera, Saumlaki menyayang¬ 
kan sikap anggota Kepolisian 
Resor (Polres) Maluku Tenggara 
Barat (MTB) yang dinilai meng¬ 
abaikan laporan pihaknya yang 
ingin meminta perlindungan 
hukum setelah pihaknya men¬ 
galami penyerangan oleh pria 
berinisial KF dan rekan-rekan¬ 
nya pada Sabtu (23/11) malam. 

^‘Saya sebagai pemilik caffe ber¬ 
harap kepada pemimpin daerah 
ini untuK melakukan evaluasi 
terhadap anggota polres yang 
menangani kasus ini biar segera 
di usut dan pelayanan yang tidak 
baik terhadap masyarat yan^ me¬ 
minta perlindungan hukum, ujar 
dia pada Minggu (24/11). 

Selanjutnya ia menuturkan 
kronologi kejadian penyeran¬ 
gan yang dilakukan oleh KF dan 


rekan-rekannya yang beruji] 
pada penyerangan yang meluKai 
saudaranya dan karyawannya serta 
merusak tempat usahanya. 

“Mantan suami dari karyawan 
saya yang perempuan (berinisial 
MI) d.atang ke caffe. Mantan sua¬ 
minya itu berdiri diseberang caffe 
saya dan terus berteriak-teriak ke¬ 
pada mantan istrinya,” tutur dia. 

Selanjutnya , kata Gosan, karena 
teriakannya tidak digubris, pria itu 
kemudian berteriak sambil mengel¬ 
uarkan kata-kata kotor. 

“Karna kebetulan yang lagi duduk 
di caffe saya ada pastor dan beber¬ 
apa anggota dewan, jadi karyawan 
saya yang cowok menegur mantan 
suaminya yang berteriak. Karena 
tidak terima karyawan saya me¬ 
negur, dia balik untuk memanggil 
teman-temannya dan membuat 
keributan sehingga banyak pen¬ 
gunjung caffe sekitar yang tergang¬ 
gu,” jelas dia. 

Gosan melanjutkan, dari seran- 


Bernama Randy Gosan dan Al- 
beto Kelitadan yang mengalami 
luka di kepala, salah satunya ha¬ 
rus menjalani 5 jahitan di kepala. 
Serangan itu juga merusak fasili¬ 
tas di caffenya tersebut. 

Kejadian tersebut kemudian dil¬ 
aporkan ke kepolisian. 

^‘Karena merasa menjadi korban 
kami melaporkan kejaaian tersebut 
ke polres. Sesampainya di polres, 
kita buat laporan,’ujar dia. 

Gosan menilai laporan kejadian 
tersebut tidak ditanggapi serius 
oleh anggota yang bertugas, sebab 
mereka terkesan membiarkan dan 
tidak segera menangkap pelaku 
yang sudah diketahui tersebut. 

“Tapi ujung-ujung dari pelaporan 
kita, tidak direspon dengan baik 
oleh anggota yang berjaga disitu. 
Banyak pernyataan dari mereka 
yang tidak masuk akal salah satu 


bisa dilakukan penahanan, karena 
bukti belum cukup,” ungkap dia. 

Ia juga menuturkan beberapa 
pertanyaan balik kepada oknum 
anggota yang menyatakan bahwa 
syarat menangkap pelaku kericu¬ 
han adalah 14 hari kerja. 

“Apakah orang yang sudah berda¬ 
rah dan caffe yang sudah por¬ 
ak-poranda belum cukup menjadi 
bukti yang kuat. Dan dikatakan 
bahwa proses penangkapan akan 
dilakukan 14 hari kerja. Apakah 
dengan didiamkan 14 hari ker¬ 
ja dapat menjamin keselamatan 
karyawan saya yang lain, selama 
belum melaKukuan penangkapan 
terhadap oknum-oknum tersebut,” 
beber dia sembari mengharapkan 
agar para pihak yang memiliki 
kewenangan menjaga keaman¬ 
an di kabupaten ini agar dapat 
bertindak seadil-adilnya. (LOl 


Dandim Beri Penyuluhan Bahaya Radikalisme 


AMAN Dukung Pernyataan Tanah Adat 


LAURAN - Komandan Koman¬ 
do Distrik Militer (Dandim) 1507/ 
Saumlaki, Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Provinsi Maluku, Letkol 
Inf Rahmad Saerodin,S.LP mem¬ 
berikan materi wawasan tentang 
bahaya paham radikalisme dan 
terorisme bagi generasi penerus 
bangsa di Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Saumlaki (STIESA) dari 
Yayasan Pendidikan Tinggi Rum¬ 
pun Lelemuku Saumlaki (YPT- 
RLS) pada lumat (22/11). 

Dalam rilisnya. Dandim Saero- 
din mengatakan kegiatan tersebut 
adalah program pembinaan terito¬ 
rial (Binter) terpadu Kodim 1507 
Saumlaki Tahun 2019 itu bertu¬ 
juan untuk memberikan pemaha¬ 
man kepada seluruh para generasi 
penerus bangsa agar tidak tergoda 
oleh ajakan yang dilakukan paham 
radikalisme yang tidak sesuai den¬ 
gan ideologi bangsa Indonesia. 

Kegiatan itu juga menunjukan 
bahwa seluruh mahasiswa serta 
masyarakat secara tegas menolak 
keberadaan jaringan dan faham 
yang akan merusak keutuhan ke- 
bangsaan dan kesatuan Negara Ke¬ 
satuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kemudian, Dandim mengungkap¬ 
kan bahwa faktor yang dapat menye¬ 


babkan seseorang dapat terjerumus 
ke dalam paham radikalisme dan ter¬ 
orisme adalah karena kurangnya so¬ 
sialisasi wasbang (Wawasan Kebang¬ 
saan), Pancasila serta kebhinekaan 
dan kepribadian yang mudah terpen¬ 
garuh komunitas yang mendukung. 

“Hal ini bisa merusak kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik Indone¬ 
sia, NKRI harga mati,” ungkapnya. 

Saerodin menambahkan, jika 
saat ini, pihaknya telah melakukan 
antisipasi penyebarluasan faham 
radikalisme salah satunya dengan 
cara pemberian himhauan melalui 
Kamtibmas melalui para Babinsa 
dan memberikan materi wasbang 
kepada para pelajar dan mahasiswa. 

“Apabila menemukan suatu ke¬ 
janggalan atau mendapati orang 
yang mencurigakan dalam menye¬ 
barluaskan paham-paham yang ti¬ 
dak jelas agar segera melaporkan ke 
Koramil atau pun pihak kepolisian 
setempat,” tambah dia. 

Sementara itu, salah satu ma¬ 
hasiswa, Alfomsus Pasak salah 
satu Mahasiwa STIESA mewaki¬ 
li rekan-rekannya sepakat untuk 
menolak radikalisme di Kampus¬ 
nya, menurutnya NKRI adalah 
harga mati dan Indonesia adalah 
negara yang cinta Damai. (M21) 


SAUMLAKI - Ketua Badan Pen¬ 
gurus Harian Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (BPH AMAN) 
Daerah Tanimbar Luther Stanley 
Wahilaitwan mendukung pernyata¬ 
an Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon 
SH.MH soal tanah adat di Tanim¬ 
bar bukanlah tanah negara. 

“Karena bupati berbicara antas 
nama Pemerintah Daerah yang 
telah mengakui hak atas tanah 
adat, sehingga perlu didorong dan 
dimaksimalkan dengan peran pe¬ 
mangku adat untuk melakukan 
pendataan komunitas masyarakat 
adat setempat, yang benar-benar 
sesuai dengan aturan,” kata dia 
pada Senin (18/11) 

Sesuai Surat Edaran Mendagri 
kepada Para Gubernur, Bupati/ 
Walikota se Indonesia nomor 
289/2059/BPD tanggal, 16 April 
2018 Perihal : Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum 
Adat untuk melakukan pendataan 
dan penetapan komunitas mas¬ 
yarakat hukum adat, Wahilaitwan 
juga mengatakan pihaknya harus 
mempunyai beberapa instrumen 
dan data-data seperti wilayah adat, 
kebiasaan adat, situs sejarah, tar- 
ian adat, ukiran dan permainan 
tradisional yang perlu dilindungi 


oleh Perda. “Sehingga kekayaan in¬ 
telektual masyarakat adat dapat di 
akui dan dilindungi,” tamhah dia. 

Menurut dia, yang selama ini di 
lakukan masyarakat adalah hanya 
melakukan pernyataan-pernyata¬ 
an bahwa Desa A, B, C adalah 
Desa Adat. “Tetapi tidak disertai 
dengan Dokumen-dokumen pen¬ 
dukung seperti sejarah asal usul 
keturunan masyarakat yang men¬ 
diami satu kawasan tertentu yang 
disebut dengan komunitas mas¬ 
yarakat adat,hukum Adat menga- 
kaui, wilaya-wilaya petuanan adat 
secara aturan, bukan secara per¬ 
nyataan atau lisan saja, tetapi harus 
di buktikan lewat sertfikat kepemi¬ 
likan lahan atau wilayah adat, oleh 
Marga atau Soa oleh sertifikat Na¬ 
sional,” tuturnya. 

Dikatakan AMAN punya pro¬ 
gram prndataan dan Pemetaan 
Komunitas dan wilayah adat se¬ 
cara patisipatif, dan Aman tetap 
mendorong untuk marga dan soa 
harus memiliki Sertifikat Nasion¬ 
al. Sehingga Inpex maupun peru- 
sahan-perusahan lain yang masuk 
ke Tanimbar dapat menggunakan 
tanah, hutan dan kekayaan alam 
lainnya dengan menghorma¬ 
ti masyarakat adatnya. (LOl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












04 gfe>IL©l©inminL[ki!ii 


25 NOVEMBER -1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Ummi Optimis Maluku Juara Lomba Lasqi 


JAKARTA - Ketua Umum Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW) Lemba¬ 
ga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) 
Provinsi Maluku, Widya Pratiwi 
Murad Ismail menyambangi peserta 
lomba Lasqi Tingkat Nasional XXIV 
asal Maluku di Asrama Haji, Waihe- 
ru, Ambon PADA Minggu (24/11). 

Didampingi Sekretaris DPW Lasqi 
Provinsi Maluku beserta pengurus, 
Widya memotivasi dan memberi¬ 
kan semangat kepada para kafilah 
yang akan mengikuti pemilihan 
duta qasidah tingkat nasional yang 
di gelar di Ambon pada tanggd 25 
hingga 29 November mendatang. 
“AJhamdulilah, hari ini kita bisa bersi¬ 
laturahmi. Ini pertama kali, selaku 
Ketua Umum DPW Lasqi Maluku, 
saya datang untuk menyemangati 
anak-anakku sekaban. Saya sangat ya¬ 
kin, Insya Allah, Maluku bisa peroleh 
juara umum,” ungkap Widya di sam¬ 
but riuh tepuk tangan para kafilah. 

Untuk bertanding, Widya meminta 
agar para pelatih dan pengurus Lasqi 
intens memberikan pembinaan dan 
pelatihan. “Pokoknya, Ummi (pang¬ 
gilan untuk seorang ibu) doakan. 
Ummi mau kalian tetap latihan. 
Ummi akan selalu suport. Bismillah, 
dengan nawaitu kita yang baik, Insya 


Allah, kita meraih juara umum,” kata 
Widya optimis. 

Dirinya meminta para kafilah 
selalu menjaga kondisi kesehatan, 
sehingga kondisi prima saat tampil 
dalam lomba nanti. “Kalian harus 
jaga kondisi. Kira-kira ada kendala 
tidak? Ataukah ada masukan, ses¬ 
uatu yang perlu kalian sampaikan? 
Bagaimana makanannya. Apakah 
semua anak-anakku sehat? Sam¬ 
paikan saja,” tanya Widya. 

Untuk meraih juara, selain kuali¬ 
tas, Widya juga meminta saat lomba 
nanti para kafilah asal Maluku mam¬ 
pu menunjukan penampilan dan 
memberikan yang terbaik. 

“Artinya, dihadapan banyak 
orang, tunjukkan senyuman kalian. 
Cara memakai make up-nya harus 
diperhatikan, jangan terlalu lebih, 
sehingga bisa menjadi daya tarik 
tersendiri,” terang Widya. 

Pada kesempatan itu, dia berke¬ 
sempatan memberikan insentif ke¬ 
pada seluruh kafilah yang bertand¬ 
ing. Besaranya Rp500 ribu per 
orang. “Insya Allah Ummi tidak 
berjanji, jika menang nanti, ada 
yang Ummi berikan,” katanya. 

Widya mengungkapkan bahwa di¬ 
rinya akan selalu hadir menyaksikan 



bisa langsung memberi semangat ke 
kalian,” tandasnya. 

Sementara itu. Sekretaris DPW 
Lasqi Provinsi Maluku, Aji Muham¬ 
mad, menyampaikan jumlah peserta 
asal Maluku yang ikut serta dalam 
lomba pemilihan duta qasidah ting¬ 
kat nasional itu sebanyak 96 orang. 


latih oleh pelatih dari DPW maupun 
dari DPH’ ungkap Aji. 

Pada Ketua Umum, Aji juga mel¬ 
aporkan tentang kondisi kesehatan 
seluruh kafilah sehat, dan siap untuk 
bertanding. “Kami didampingi oleh 
tim Kesehatan dari Dinas Kesehatan 
Provinsi Maluku,” tandas Aji. (POl) 


BKAD MBD Gelar Sosialiasi Akuntansi 


TIAKUR - Dalam rangka ke¬ 
lancaran perolehan data laporan 
keuangan pemerintah daerah dan 
penerapan sistem akuntansi berba¬ 
sis aktual pada laporan keuangan 
kementerian atau lembaga khu¬ 
susnya dilingkungan pemerintah 
daerah sudah dimulai dari tahun 
anggaran 2015, maka Pemerintah 
Daerah Kabupaten Maluku Barat 
Daya melalui Badan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Maluku 
Barat Daya bekerja sama dengan 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Maluku, melaksanakan 
Sosialisasi Akuntansi Persediaan 
dan Bimtek Aplikasi Persediaan. 

Kegiatan ini berlangsung Kamis 
(21/11) di Kantor Bupati Maluku 
Barat Daya selama satu hari den¬ 
gan narasumber dari Tim Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Maluku. Kegiatan ini dibuka oleh 
Asisten Bidang Perekonomian 
dan Sumber Daya Alam, Ir. Johny. 
J. Kay, dan dihadiri oleh Asisten 
Bidang Administrasi Pemerintah¬ 
an dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. 
Jhon N. Leunupun, para pimpinan 
OPD, serta diikuti oleh bendahara 
pengeluaran dan pengurus barang 
dari masing-masing OPD. 


Dalam sambutannya, Ir. Jhony 
J. Kay menyampaikan, “Dengan 
dilaksanakan Sosialisasi Akun¬ 
tansi Persediaan dan Bimtek Ap¬ 
likasi Persediaan dapat membantu 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Maluku Barat Daya untuk mem¬ 
berikan pemahaman terkait den¬ 
gan standar aplikasi pemerintahan 
digital tentang kebijakan dan sistem 
akuntansi pemerintah daerah yang 
berbasis aktual terutama dalam hal 
pengelolaan persediaan di pemer¬ 
intah daerah agar setelahnya Pe¬ 
merintah Daerah Kabupaten Malu¬ 
ku Barat Daya memilild SDM yang 
mampu melaksanakan proses-pros¬ 
es persediaan yang akuntabel sesuai 
dengan standar akuntasi pemerin¬ 
tah yang berbasis aktual”. 

Sangat diharapkan melalui 
kegiatan ini pemerintah daer¬ 
ah dapat menyusun laporan 
keuangan pemerintah konsol- 
idasian di tingkat wilayah dan 
laporan statisitik keuangan pe¬ 
merintah di tingkat wilayah, 
serta para petugas pengelola 
keuangan dilingkungan mampu 
meningkatkan kualitas laporan 
keuangan dalam hal akuntabil¬ 
itas laporan persediaan. (K07) 



i Pcrjcdiaan 


Halteng Terbaik ke III DAK dan ADD 


WEDA - Bupati Halmahera Ten¬ 
gah (Halteng) Drs. Edi Langkara, 
MH menerima Daftar Isian Pelak¬ 
sanaan Anggaran (DIPA) serta 
buku daftar Alokasi Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

Penyerahan DIPA dan TKDD 
tahun 2020 ini diserahkan 
langsung oleh Gubernur Maluku 
Utara K.H. Abd. Gani Kasuba, Lc 
di Hotel Grand Dafam. Ternate, 
yang dihadiri oleh seluruh Bupa¬ 
ti/Walikota Se Propinsi Maluku 
Utara. Kamis (21/11). 

DIPA dan TKDD merupakan 
dokumen APBN yang menja¬ 
di acuan seluruh Kementrian / 


Lembaga dan para kepala daerah 
dalam melaksanakan program 
pembangunan pemerintah dalam 
rangka melaksanakan visi misi 
presiden yaitu “Indonesia Maju” 

Selain Bupati dan Walikota, 
Gubernur juga menyerahkan do¬ 
kumen DIPA dan TKDD kepada 
satuan kerja pengguna Kuasa an¬ 
ggaran dari seluruh Kab/kota se 
Maluku Utara. 

Pada saat yang sama Pemerin¬ 
tah Kabupaten Halmahera Ten¬ 
gah juga menerima penghargaan 
terbaik III Kinerja Penyaluran 
DAK Fisik dan terbaik III dalam 
Penyaluran Dana Desa. (K19) 


Jamsostek dan Pemprov MoU Sambut Inpex 


JAKARTA - Badan Penyelengga¬ 
ra Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
(BP-JAMSOSTEK) bersama Pemerin¬ 
tah Provinsi Maluku menandatangani 
nota kesepahaman atau Memoran¬ 
dum of Understanding (MoU) pelati¬ 
han pra-kerja bagi para calon pekerja 
di lapangan gas abadi. Blok Masela. 

MoU ditandatangani langsung 
oleh Deputi Direktur Wilayah 
BPJS Ketenagakerjaan Sulawe- 
si-Maluku, Toto Suharto, dan Gu¬ 
bernur Maluku, Irjen Pol. (Purn) 
Drs. Murad Ismail, bertempat di 
Restoran Plataran, Menteng, Ja¬ 
karta, Sabtu (23/11) malam. 

Deputi Direktur Wilayah BPJS 
Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, 
Toto Suharto, mengatakan penan¬ 
datanganan nota kesepahaman ini ada¬ 
lah bentuk sinergitas BPJS Ketenagak¬ 
erjaan dengan Provinsi Maluku d^am 
rangka pengembangan sumber daya 
manusia di Maluku yang nantinya di¬ 
siapkan untuk pengembangan Blok 
Masela, termasuk juga mendukung 
proses pembangunan bagi daer¬ 
ah-daerah yang membutuhkan. 


“Kami berharap sinergitas 
melalui pelatihan ini dapat dikem¬ 
bangkan potensi dan kualitas SDM 
di wilayah Maluku untuk mencip- 
takan pekerja yang berdaya saing 
di pasar tenaga kerja, baik di dalam 
maupun luar Maluku,” katanya. 

Toto Suharto yang didampingi 
Kepala Kantor Cabang BPJS Malu¬ 
ku, Alias Muin, mengatakan BPJS 
juga telah menempatkan dana de¬ 
posito sebesar Rp 1,1 triliun per 23 
September 2019, guna menunjang 
iklim usaha dan menggerakkan 
roda perekonomian di Maluku. 
“Ini bukti seriusnya BPJS ketenaga¬ 
kerjaan untuk mendukung penuh 
Pemerintah Maluku,” ujarnya. 

Jumlah calon pekerja yang akan 
memperoleh pelatihan pra-kerja se¬ 
bagai tindaklanjut dari penandatan- 
gan MoU ini, yakni sebanyak 400 
orang. Seluruh biaya pelaksanaan 
pelatihan pra-kerja akan ditanggung 
oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui 
bantuan TJSL (Tanggung Jawab 
Sosial Lingkungan) yang merupa¬ 
kan progran CS^R dari BPJS. (POl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















MALUKU RAYA 


25 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 


JADWAL KAPAL PELNi di PELABUHAN SAUMLAKI - N0VEMBER| 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

MINGGU 

28 Oktober 

23.00 WIT 

29 Oktober 

02.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

23 Oktober 

06.00 WIT 

23 Oktober 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




RABU 

20 November 

06.00 WIT 

20 November 

08.00 WIT 





SABTU 

02 November 

12.00 WIT 

2 November 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 




SABTU 

30 November 

12.00 WIT 

30 November 

15.00 WIT 

LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

24 Oktober 

19.00 WIT 

24 Oktober 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

7 November 

19.00 WIT 

7 November 

22.00 WIT 





MINGGU 

27 Oktober 

18.00 WIT 

27 Oktober 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

10 November 

18.00 WIT 

10 November 

22.00 WIT 




Malra Raih Juara II Atraksi Budaya Terpopuler 


JAKARTA - Kabupaten Malu¬ 
ku Tenggara meraih penghargaan 
Juara II Kategori Atraksi Budaya 
Terpopuler - Dayung Belang da¬ 
lam penghargaan Anugerah Pes¬ 
ona Indonesia (API) 2019, yang 
diselenggarakan oleh Kement- 
erian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf). 

Penghargaan ini diserahkan oleh 
Guntur Sakti, Staf Ahli Menteri 
Bidang Multikultural Kemeparekraf 
kepada Wakil Bupati (Wabup) Mal¬ 
ra, Ir. P. Beruatwarin, M.Si pada 
malam Anugerah Pesona Indonesia 
(API) Awards yakni Juara II Kat¬ 
egori Atraksi Budaya Terpopuler 
- Dayung Belang, dilaksanakan di 
Balairung Soesilo Sudraman, Ge¬ 
dung Sapta Pesona, Kementerian 
Pariwisata RI Jl. Medan Merdeka 
Barat, Jakarta, Jumat (22/11). 

Dayung Belang merupakan atraksi 
warisan leluhur Maluku Tenggara, 
yang menjadi simbol peperangan 
pada zaman dahulu dengan meng¬ 
gunakan dayung, untuk merebut 
pulau-pulau di daerah tersebut. 

“Dayung belang adalah perahu 
kecil orang asli Maluku Tenggara, 
yang dibuat untuk perang antar 
pulau. Perahu dibuat dengan bah¬ 
an kayu, dan melewati upacara adat 
usai pembuatannya,” terang Kepala 
Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, 
Roy Rahajaan di Jakarta. “Atraksi itu 
menggambarkan budaya leluhur. 


TIAKUR - Menyambut Hari 
Ulang Tahun DWP ke - 20, Dhar- 
ma Wanita Persatuan Kabupaten 
Maluku Barat Daya (MBD) melak¬ 
sanakan berbagai lomba yakni Lom¬ 
ba Tarompa, Lomba Gerak Jalan 
Empang, Lomba Paduan Suara dan 
Lomba Cerdas Cermat. Rangkaian 
kegiatan ini dibuka oleh Asisten 
Bidang Perekonomian dan Sumber 
Daya Alam, Ir. Johny James Kay, 
Jumat (22/11) turut hadir Wakil 
Ketua DPRD MBD, Danki Brimob, 
Pejabat Polres, Pejabat TNI, Pengu¬ 
rus dan Anggota DWP MBD serta 
Pimpinan OPD dan staf. 

Kegiatan hari ini di awali dengan 
kegiatan jalan santai, dengan mel¬ 
ibatkan seluruh ASN lingkup Kab. 
MBD. Pelepasan berlangsung di 
Kantor Bupati Maluku Barat Daya 
oleh Asisten Bidang Perekono¬ 
mian dan Sumber Daya Alam, Ir. 
Johny James Kay. 

Bupati MBD yang diwakili oleh 
Ir. John J. Kay menyampaikan 
Pemerintah Daerah menyambut 
positif dan mengapresiasi pelaksa¬ 
naan kegiatan-kegiatan ini. 


Itu peninggalan leluhur selama 
sekian tahun,” imbuh dia. 

Sementara Wakil Bupati Malu¬ 
ku Tenggara, Petrus Beruatwarin 
mengatakan, ini merupakan kali 
keempat daerahnya meraih peng¬ 
hargaan di bidang pariwisata sela¬ 
ma empat tahun berturut-turut. 

Saat ditemui di sela-sela peng¬ 
hargaan, Petrus berharap peng¬ 
hargaan API 2019 dapat mening¬ 
katkan devisi daerah dan negara 
melalui sektor pariwisata. 

Sebab menurut dia. Kabupaten 
Maluku Tenggara, ibarat surga 


Dengan usia yang ke-20, DWP 
MBD akan menjadikan DWP yang 
mampu tumbuh dewasa, bersaing 
dan dapat memberikan kontribusi 
yang positif bagi kemajuan bumi 
yang kita cintai ini, katanya. 

Lebih lanjut dikatakan sebagai is¬ 
tri ASN, ibu-ibu DWP harus mem¬ 
punyai komitmen dan kerja sama 
sehingga peran perempuan dalam 
bangsa dan negara terutama dalam 
pembangunan di daerah ini dapat 
terwujud namun tidak meninggalkan 
kodrat ibu-ibu sebagai pendamping 
suami dan ibu rumah tangga. 

DWP MBD perlu bekerja keras un¬ 
tuk menunjukan sikap dan perilaku 
sehari-hari sebagai suatu sikap yang 



tersembunyi yang menyimpan 
puluhan destinasi potensial. “Kita 
punya kurang lebih 76 wisata des¬ 
tinasi, mulai dari kuliner, adat 
istiadat, sampai ke wisata alam. 
Apalagi komitmen pemerintah 
daerah. Bupati Muhamad Taher 
Hanubun ingin memprioritaskan 
sektor pariwisata,” ujar Petrus. 

Pemerintah Kabupaten Maluku 
Tenggara, lanjut Petrus, juga telah 
menetapkan sejumlah strategi un¬ 
tuk memaksimalkan pendapatan 
daerah di sektor pariwisata, antara 
lain dengan meningkatkan sumber 


memberdayakan kerja keras, kerja 
cerdas, meningkatkan kesetiakawa- 
nan sosial, memberikan teladan 
dan tidak melakukan tindakan yang 
tidak terpuji serta keterbukaan dan 
partisipasi sosial yang berwawasan 
kebangsaan dan bukan sukuisme. 

Dengan tema “ Optimalisasi Kin¬ 
erja DWP Sebagai Mitra Strategis 
Pemerintah Untuk Suksesnya Pem¬ 
bangunan Nasional “ maka dihara¬ 
pkan pada Tahun 2020 dapat ter¬ 
laksana optimalisasi pelaksanaan 
program kerja yang tersinkronisa¬ 
si antara semua unsur pelaksana 
DWP baik tingkat pusat maupun 
daerah dengan pelaksanaan pro¬ 
gram prioritas di berbagai bidang. 

Diakhir sambutnya Ir. James Kay 
menitipkan 3 hal penting yang 
harus menjadi perhatian bersama 
“Yaitu; harus menjadi yang ter¬ 
depan bukan yang terbelakang; 
Tinggalkan perbedaan-perbedaan 
yang ada, mari kita bangun bumi 
kalwedo; dan dengan semangat 
budaya kalwedo kita rapatkan 
barisan bangun MBD dengan 
takut Tuhan,” tutup dia. (K07) 


daya manusia (SDM), serta pem¬ 
bangunan infrastruktur menuju 
kawasan pariwisata. 

“Kemudian juga dengan melaku¬ 
kan promosi pariwisata, dan mem¬ 
buat iven-iven yang dapat menarik 
minat pengunjung,” tutur Paterus. 

Terkait iven, Petrus menyebut 
Maluku Tenggara sudah memiliki 
Pestival Meti Kei. Namun selanjut¬ 
nya, dia sedang merencanakan iven 
lainnya yang dapat mendongkrak 
kunjungan wisatawan. “Ren¬ 
cananya ada Sail Kei pertengahan 
tahun depan,” tandas dia. (K06) 


Ikan Cegah Stunting 

WEDA - Gabungan PAUD Se Ke¬ 
camatan Weda pada Kamis (21/11) 
menggelar Gerakan Edukasi makan 
ikan cegah stunting. Kegiatan yang 
bertempat di Pandopo Palcino 
Weda ini merupakan suatu moment 
mengerak anak-anak untuk gemar 
makan ikan guna pencegahan Stunt¬ 
ing ( Bayi Kerdil) di Indonesia. 

Sebelum acara mulai sekitar 200 
anak-anak dari paud yang ada di 
kota weda melakukan permainan tr¬ 
adisional yang dinamakan “ Jilo-jilo” 
dan Senam bersama Aku cinta Indo¬ 
nesia, acara berjalan lancar dan dis¬ 
ambut gembira oleh orang tua murid. 

Kabid Paud dan Dikmas, Dinas Pen¬ 
didikan dan Olahraga Halteng, Ha- 
mida Hamid. S.pd dalam sambutan¬ 
nya Mengatakan budaya makan ikan 
harus ditingkatkan agar masyarakat 
terutama anak-anak gemar makan 
ikan, sehingga sebagai asupan nutri¬ 
si dengan kandungan protein tinggi, 
dan juga mencegah stunting (perma¬ 
salahan gizi kronis yang disebabkan 
oleh kurangnya asupan gizi dalam 
rentang waktu yang cukup lama, se¬ 
hingga menyebabkan kerdil. (K 19) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom 


- #lelemukucom - 




































06 


25 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Kuliahkan 2 Anak Berkat Kerupuk Khas TBK 


TANJUNGPINANG - Hidup di 
perbatasan Indonesia tidak sesu¬ 
lit yang dibayangkan. Anggapan 
perbatasan yang jauh tertinggal 
dari segi apapun kini terpatahkan 
setelah Pemerintah memprioritas¬ 
kan pembangunan dimulai dari 
wilayah perbatasan atau terluar. 

Kini wilayah perbatasan Indo¬ 
nesia seperti di Karimunbesar, 
Kabupaten Tanjung Balai Karim- 
un (TBK), Provinsi Kepri sudah 
memiliki infrastruktur ketenag- 
alistrikan yang menjadi pondasi 
dasar perekonomian. TBK sendi¬ 
ri berbatasan langsung dengan 
Singapura dan Malaysia. 

Hal itu tentu dimanfaatkan oleh 
masyarakat Pulau Buru, Kabupat¬ 
en TBK. Seperti Suryati, wanita 
berusia 43 tahun ini kini berhasil 
menyekolahkan dua anak perem¬ 
puannya hingga jenjang SI di uni¬ 
versitas ternama. 

Suryati berhasil memanfaatkan 
listrik PLN untuk menambah pun¬ 
di-pundi keuntungannya dari ber¬ 
jualan kerupuk khas TBK, yaitu 
kerupuk udang dan ikan. 

“Saya sejak 2012 usaha ker¬ 
upuk udang dan ikan,” kata 
Suryati saat berbincang kepada 
detikcom beberapa waktu lalu, 
Jakarta, Kamis (31/10). 

Usaha pembuatan kerupuk ini, 
ata Suryati sangat bergantung 



dengan listrik terutama pada saat 
proses pendinginan bahan baku 
setelah dikukus. 

Sejak 2012, Suryati mengaku 
di tempat tinggalnya listrik han¬ 
ya menyala selama 12 jam mulai 
dari sore hari hingga pertenga¬ 
han malam sehingga waktu pro¬ 
duksi sangat terbatas. Sejak 2014, 
wilayah tinggalnya kini sudah me¬ 
nikmati listrik selama 24 jam dan 
bisa memproduksi kerupuk udang 
dan ikan kapan saja. 

“Kalau dulu kalau api (listrik) 
nyala mana cukup, kalau sekarang 


24 jam dapat pengaruh besar kare¬ 
na bisa kerjakan kapan saja. Kalau 
dulu (kerupuk) kerasnya nunggu 
dua hari karena lampu nyalanya 
terbatas,” jelas dia. 

Dia menceritakan, pasokan listr¬ 
ik PLN yang sudah melayani sela¬ 
ma 24 jam nonstop memberikan 
dampak besar terhadap bisnisnya. 


Dia mengaku mampu mengumpul¬ 
kan keuntungan sebesar Rp 2 juta 
setiap bulannya hanya dari usaha 
kerupuknya. Dirinya juga memiliki 
usaha lain seperti warung jajanan. 

“Omzet bersih Rp 2 juta per 
bulan. Saya usaha tidak kerupuk 
saja, dagang udang, warung ke¬ 
cil-kecilan, bikin tekur asin tapi 
sudah berhenti,” jelasnya. 

Kerupuk hasil produksinya kini 
dijual ke beberapa wilayah di Kepri 
seperti TBK, Pulau Buru, Tanjung 
Batu, dan sesekali mendapat pe¬ 
sanan dari Singapura. 

Dengan listrik yang menyala sela¬ 
ma 24 jam nonstop, Suryati menga¬ 
ku kini bisa menyekolahkan kedua 
putrinya hingga bangku kuliah. 
Anak pertamanya kini sudah men¬ 
jadi sarjana hukum dan satunya 
masih kuliah mengambil jurusan 
Ilmu Pemerintahan di UMRAH, 
Tanjung Pinang, Kepri. 

“Dua anak saya kuliah, satu su¬ 
dah lulus dan satu belum, satu 
ambil Ilmu Pemerintahan jurusan 
administrasi negara dan hukum. 
Dua duanya di UMRAH Tanjung 
Pinang,” ungkapnya. .(DTK) 


Promosikan 

Produk- Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 

SUahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2161 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

t W i tte r. CO m/l e I e m U ku CO m 
issuu.com/lelemukuconn 
reddit.com/r/lelemukucom 
facebook.com/lelemukucom 
youtube.com/lelemukucom 
instagram.com/lelemukucom 
linkedin.com/company/lelennukuconn 
telegram. me/lelemukucom 
lelemukucom.business.site 


.nmiUMm 



TEKA TEKI SILANG #018 

MENDATAR 

1. Cara yang dilakukan orang untuk memotong rambut atau tanaman hias den¬ 
gan perkakas gunting. 5. Yang dibutuhkan manusia agar hidupnya menjadi lebih 
damai dan tentram. 6. Penampilan yang dianggap tidak metropolis. 8. Stasiun 
Telepon Otomat. 10. Surat bukti sebagai tanda penerimaan barang. 12. Terbangkit 
hasrat hatinya. 13. Bahan dari kacang atau buah-buahan yang dilembutkan se¬ 
bagai pencampur makan roti. 14. Keindahan gerak dalam karate. 18. Sebuah jen¬ 
jang pendidikan di SMA. 20. Cara menghindari serangan yang datang. 21. Kota 
yang menjadi markas klub sepak bola dinternasional asal Italia yakni AC dan Inter. 
22. Orang yang bergelut dengan seni sebagai profesinya. 

MENURUN 

1. Rasa badan setelah bekerja berat. 2. Pulau sebelah bart Sumatera. 
3. Perahu lesung. 4. Rambut pada leher singa atau kuda. 5. Cara pembibitan den¬ 
gan melukai batang pohon dan diberi pupuk sambil dipelihara perkembangannya. 
7. Minytak tanah. 9. Kantor berita Argentina. 11. Ukuran kecepatan film. 12. Mas¬ 
kapai penerbangan nasional. 15. Batu... (prasasti peninggalan sejarah di Kota 
Bogor). 17. Tukar; ganti. 18. Kedudukan dari kesudahan suatu pertandingan. 
19. Memasyarakat; menyangkut hajat orang banyak. 



1 


2 


3 


4 



W 




1 


5 






6 




7 




rTT 

8 

9 


X4rc 


M 


10 



11 



W 

12 






13 








14 


15 




W 

16 

17 






W 

18 


19 





20 





W 

21 








rV 


§ 








22 










www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #leIemukucom - 085254922161 



























































ANEKA RAGAM 


25 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 



FILOMINO #018 




Kangpho: Kangguru Pohon Mantel Emas I Drawa: Burung Cenderawasih 


Ikat pinggang: 

Desain ukiran khas Papua 


Mahkota: 

Gambaran puncak 
Gunung Jayawijaya 




1 





1 


G 


1 





5 

1 




5 

1 



1 






3 

1 

5 


5 


1 

5 


8 


1 



4 

7 



1 



1 

1 


3 


1 

9 


7 







3 

1 


8 



7 


6 

1 


2 



9 

8 

8 





4 






1 


8 



1 

5 


1 

7 

1 





1 

5 




1 





Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 




5 

9 

3 


4 

1 


8 



4 


7 

5 

2 







2 




5 

8 

4 


2 




1 










3 




8 


2 

4 

7 




2 







9 

6 

1 


4 



2 


5 

2 


9 

3 

6 




Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit dan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


gnfieys —>fielieve /t or JVbtA 



AM E'cP-TlN^A'^eD 
67 METRiC 
OP URAMtUVS 

E WO TMG 


iA2 


FROGS 

EAT AMV 
-tHAT M1GHT 

GiAMT 'TAWVMTULAS KEEP TtNV PR0G6 AS PBiSf 

£12019 Rlpley EniMloInmoni Inc. 


^ Rqde3^s-PeiX2Q^atauTI^^ 

“Alliumphobia adalah ketakutan berlebihan atas bawang putih” 

“Selama bencana ledakkan fasilitas nuklir di Chernobyl. Diperkirakan sekitar 57 
ton metrik uranium telah terlepas ke atmosfir.” 

“Kodok memakan berbagai serangga yang dapat melukai laba-laba. Sehingga be¬ 
berapa laba-laba Tarantula menjadikan kodok kecil sebagai peliharaan mereka” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 














































































08 SfeLcellceinmimlkim 


Hollywood Garap 
Film Michael Jackson 

Kisah penyanyi terkenal dun¬ 
ia asal Amerika Serikat, Michael 
Jackson tengah digarap Hollywood 
dengan produser yang memban¬ 
tu membuat film hit “Bohemian 
Rhapsody,” media industri mel¬ 
aporkan pada hari Jumat (22/11). 

Deadline, Variety dan the Holly¬ 
wood Reporter mengatakan pro¬ 
duser Graham King telah mendapa¬ 
tkan hak, termasuk musik, dari 
perkebunan Jackson untuk mem¬ 
buat film tentang kehidupan pen¬ 
yanyi “Thriller”, yang warisannya 
telah ternoda oleh tuduhan pelece¬ 
han seks anak-anak. 

Film ini diperkirakan akan 
menceritakan perjalanan Jack¬ 
son dari ketika masih menjadi 
bintang kanak-kanak ke ikon 
global yang berakhir ketika 
ia meninggal pada tahun 2009 
pada usia 50. Jackson mening¬ 
gal karena overdosis obat ti¬ 
dur hanya beberapa minggu 
sebelum konser Comeback 
yang direncanakan. 

Jackson diadili dan dibebaskan pada 
2005 dengan tuduhan menganiaya 
bocah lald-laki berusia 13 tahun. 
Pada 1994, ia menyelesaikan gugatan 
hukum pelecehan seksual terhadap 
bocah lelaki berusia 13 tahun lainn¬ 
ya. Reputasinya masuk dalam sorotan 
lagi tahun ini karena film dokument¬ 
er pemenang Emmy “Leaving Never- 
land” di mana dua pria memberikan 
laporan emosional tentang apa yang 
mereka katakan adalah pelecehan 
seksual oleh penyanyi pada 1990-an 
ketika mereka masih kecil. 

Keluarga Jackson menyerang film 
dokumenter itu dan mengatakannya 
sebagai “pengulangan tuduhan yang 
sudah ketinggalan zaman dan di- 
diskreditkan.” (VOA) 

Pembangunan Bandara 
Buntu Kunik Toraja 

Gubernur Sulawesi Selatan, Prof 
HM Nurdin Abdullah mengecek 
langsung pembangunan Bandara 
Buntu Kunik Internasional Toraja. 
Dari pantaunya, pekerjaan tersebut 
hampir rampung. 

Pembangunan Bandar Udara In¬ 
ternasional Buntu Kunik Toraja ini 
pada awalnya dibangun dengan pan¬ 
jang landasan 1.400 meter, namun 
setelah dilakukan pembicaraan baik 
dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, 
Kabupaten Tana Toraja dan Pemer¬ 
intah Pusat akan dibangun landasan 
sepanjang 2.600 meter. 

“Ini 1.600 meter, (bisa untuk pe¬ 
sawat) ATR 72 bisa mendarat. Nah, 
harapan kita ini bisa 2.600 meter 
supava ini bisa menjadi bandara in- 



25 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 


ternasional,” ungkap mantan Bupati 
Bantaeng dua periode ini, Jumat 22 
November 2019. 

Untuk diketahui, pada bulan De¬ 
sember 2019 ini akan rampung pem¬ 
bangunan sesuai rencana awal yakni 
1.400 meter. Sementara sisahnya 
akan dilanjutkan pada tahun 2020. 

“Insyaallah Desember run way 
tuntas, memang masih ada beber¬ 
apa bukit yang tahun depan akan 
kita cutting (potong). Desember 
sudah bisa pendaratan awal. Tapi 
kita berharap biar tuntas,” kata 
Prof Nurdin Abdullah saat usai 
melakukan peninjauan pemban¬ 
gunan bandar udara tersebut. 

Mantan Sekjen Apkasi Indonesia 
ini menjelaskan, progres pemban¬ 
gunan Bandar Udara Internasional 
Buntu Kunik Toraja ini dinilainya 
sangat bagus, karena dikerjakan 
dengan cara kolaborasi baik pemer¬ 
intah daerah dan pusat. 

“Jadi kita kolaborasi, ini bandara 
ini kolaborasi, jadi Kementerian 
Perhubungan membangun banda- 
ranya. Terus provinsi membangun 
jalannya, terus kabupaten juga 
melebarkan akses jalan ke sini. Jadi 
saya kira ini wujud sinergi yang 
kita bangun antara pusat, provinsi, 
dan kabupaten,” pungkasnya. 

Pada acara kunjungan tersebut ikut 
hadir juga Bupati Kabupaten Tana 
Toraja dan seluruh rombongan Gu¬ 
bernur Sulsel beserta tim dari Ke- 
menterian Perhubungan RI. (P06) 

Sri Paus Minta Uskup 
Sebarkan Iman Percaya 

Paus Fransiskus, Jumat (22/11) 
meminta para uskup di Thailand 
untuk tetap membuka pintu mer¬ 
eka bagi para imam dan untuk 
menyebarkan iman percaya mer¬ 
eka sebagaimana yang dilakukan 
misionaris pendahulu mereka. 

“Dekatlah dengan imam-imam 
kalian, dengarkan mereka, beru¬ 
sahalah menemani mereka dalam 
setiap situasi, khususnya ketika 
kalian melihat mereka berkecil 
hati atau apatis, yang merupakan 
godaan terburuk iblis. Lakukanlah 
itu tidak sebagai hakim tetapi se¬ 
bagai ayah, bukan sebagai manajer 
yang mengirim mereka, tetapi se¬ 
bagai kakak yang sejati,” jelasnya. 

Paus Fransiskus berpidato di hada¬ 
pan Konferensi Uskup Asia di Gereja 
Santo Nikolas Bunkerd Kithamrung 
di Sam Phran, 56 kilometer sebelah 
barat ibukota. Bangkok. 

Kerumunan massa dalam jumlah 
besar, termasuk umat dari Vietnam, 
Kamboja dan China menyambut ke¬ 
datangan Paus sewaktu ia tiba untuk 
bertemu dengan para rohaniwan dan 
seminaris di Paroki Santo Petrus di 
provinsi Nakhon Pathom. 

Paus Fransiskus mengakhiri harin¬ 
ya di sana dengan menyelenggarakan 
misa yang didedikasikan bagi orang- 
orang muda di Katedral di Bangkok. 

Fransiskus adalah paus kedua yang 
mengunjungi Thailand. Paus Yo- 
hanes Paulus II, yang kini menjadi 
Santo Yohanes Paulus II, adalah paus 
pertama yang mengunjungi Thai¬ 
land, pada tahun 1984. (VOA) 

Suhu Udara di Perkotaan 
Kian Panas 

Dengan melonjaknya populasi 



ta-kota akan kesulitan menjaga pen¬ 
ghuninya bebas dari risiko panas 
yang meningkat cepat seiring peru¬ 
bahan iklim, kata para ilmuwan dan 
pakar kesehatan masyarakat mem¬ 
peringatkan pekan ini. 

Mereka menambahkansuhu 
udara yang panas sudah menjadi 
penyebab utama kematian akibat 
cuaca ekstrem di negara-negara 
termasuk Amerika. Masalah itu 
sangat parah di kota-kota, di mana 
suhu ekstrem naik jauh lebih cepat 
daripada rata-rata global. 

Bahkan kini suhu udara di daer¬ 
ah-daerah yang padat penduduk, 
seperti kota-kota di Asia, empat kali 
lebih panas daripada suhu rata-rata 
global, demikian laporan jurnal Lan- 
cet tentang ancaman kesehatan aki¬ 
bat perubahan iklim pekan ini. 

“Ini masalah di seluruh dunia - di 
kota-kota di Amerika Utara, Eropa, 
Asia, Afrika,” ujar Joy Shumake-Guil- 
lemot, ketua tim gabungan iklim dan 
kesehatan di Swiss untuk Organisasi 
Kesehatan Sedunia dan Organisasi 
Meteorologi Sedunia. 

Dalam beberapa dekade ke depan, 
pemanasan suhu udara di kota “akan 
menempatkan populasi pada po¬ 
sisi di mana mereka terpapar suhu 
yang tidak sesuai dengan kondisi 
mereka, kota tidak dibangun dan 
sistem sosial benar-benar tidak siap 
untuk menghadapi,” katanya kepada 
Yayasan Thomson Reuters. (VOA) 

Diskresi Pemekaran 
Luwu Tengah ke Presiden 

Gubernur Sulawesi Selatan, Prof 
HM Nurdin Abdullah bersama Bu¬ 
pati Luwu, Basmin Matayang sepakat 
untuk mengajukan diskresi (kebe¬ 
basan atas penentuan nasib sendiri) 
atas pemekaran wilayah Luwu Ten¬ 
gah menjadi provinsi sendiri, terpi¬ 
sah dari Sulawesi Selatan. 

Keputusan ini berdasarkan aspira¬ 
si masyarakat dan mahasiswa yang 
menginginkan pemekaran wilayah 
Luwu Tengah. 

“Kabupaten Luwu itu memiliki 
wilayah Walmas, Daerah Walmas itu 
terdapat kurang lebih 6 kacamatan. 
Dari ibu kota kabupaten ke Walmas 
itu cukup jauh, sehingga pelayanan 
masyarakat tentu tidak maksimal,” 
jelas Gubernur Nurdin Abdullah di 
tengah kunjungannya di Luwu Raya 
pada Kamis (21/11). 

Gubernur Nurdin meyakini, peme¬ 
karan wilayah Luwu Tengah dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan op¬ 
timalisasi pelayanan bagi masyarakat 
daerah ini. 

“Oleh karena itu kami bersama 
pak Bupati sepakat untuk meminta 
diskresi dari Presiden supaya Luwu 


Tengah ini bagaimana secepatnya 
bisa dimekarkan, supaya mendekat¬ 
kan pelayanan kepada masyarakat,” 
jelas Nurdin Abdullah. 

Ia mengharap semua pihak tidak 
berlebihan menyikapi langkah Gu¬ 
bernur Nurdin bersama Bupati Luwu 
mengajukan diskresi ke Presiden. 

“Saya kira kita tidak perlu berlebi¬ 
han menyikapi ini, yang pasti kita 
punya niat baik untuk mengusulkan 
ke pemerintah pusat dalam hal ini 
Pak Presiden,”ungkapnya. 

Nurdin menyebutkan, sebel¬ 
umnya, Presiden telah sempat 
menyampaikan wacana menge¬ 
nai kesempatan Luwu Tengah 
menjadi wilayah otonom di Luar 
Provinsi Sulawesi Selatan. “Saya 
kira dulu waktu bapak presiden 
kita sudah sampaikan kita pun¬ 
ya keinginan besar untuk Luwu 
Tengah ini menjadi daerah oto¬ 
nomi,” tutupnya. (P06) 

Papua Terima Anugerah 
Badan Publik Informatif 

Pemerintah Provinsi Papua 
mendapat Penganugerahan da¬ 
lam Keterbukaan Informasi Badan 
Publik Tahun 2019 Kategori Pe¬ 
merintah Provinsi Papua sebagai 
Badan Publik Menuju Informatif 
dalam Implementasi Undang - Un¬ 
dang No. 18 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. 

Pemberian Penganugerahan ini 
diserahkan Ketua Komisi Informa¬ 
si Pusat (KIP) Gede Narayana yang 
diterima Kepala Dinas Kominfo 
Provinsi Papua Kansiana Salle me¬ 
wakili Gubernur Papua, disaksikan 
langsung Wakil Presiden Maruf 
Amin didampingi Menteri Komuni¬ 
kasi dan Informatika Johnny G Plate 
bertempat di Istana Wakil Presiden, 
Kamis (21/11). 

Dalam kategori Badan Publik Pe¬ 
merintah Provinsi, Papua meraih 
penganugerahan bersama Provinsi 
Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, 
Jawa Timur, Kalimantan Timur. 
Dengan raihan penganugerah¬ 
an ini ada peningkatan kualitas 
layanan keterbukaan public dari 
pemerintah provinsi Papua. Pas¬ 
alnya di tahun 2018 lalu, Pem- 
prov Papua masuk dalam kategori 
Badan Publik Cukup Informatif. 

Saat memberikan sambutann¬ 
ya Ketua KI Pusat, Gede Narayana 
menjelaskan Komisi Informasi (KI) 
Pusat menilai, meski jumlah Badan 
Publik (BP) yang informatif mening¬ 
kat di 2019 jika dibanding tahun se¬ 
belumnya., Namun jumlahnya masih 
belum signifikan. 

Terbukti jumlah BP yang masuk 
kategori “Tidak Informatif” menca¬ 
pai 53,24 persen dari 355 BP yang 
dimonitoring dan evaluasi (monev) 
tahun 2019 ini. 

Dihadapan Wakil Presiden dan 
bersama sejumlah menteri. Guber¬ 
nur, Kepala BUMN yang hadir Gede 
Narayana melaporkan hasil monev. 
Bahwa berdasarkan hasil monev 
2019 sebanyak 189 BP yang “Tidak 
Informatif”, Untuk itu dirinya ber¬ 
harap kepada semua pimpinan BP 
selaku atasan PPID (Pejabat Penge¬ 
lola Informasi dan Dokumentasi) se¬ 
bagai pelaksana pelayanan informasi 
kepada publik dapat menjadikan ke¬ 
terbukaan informasi sebagai budaya. 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










ANTAR BANGSA 


25 NOVEMBER-1 DESEMBER2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 


“Jika pimpinan badan publik su¬ 
dah menjadikan pelaksanaan ket¬ 
erbukaan informasi publik sebagai 
budaya maka otomatis mindset-nya 
selalu berupaya memberikan pe¬ 
layanan informasi terbaik kepada 
publik,” katanya menjelaskan. 

Dirinya mengungkapkan bahwa 
berdasarkan hasil monev yang ma¬ 
sih mayoritas masih masuk kategori 
“Tidak Informatif”, maka harus di¬ 
garisbawahi pelaksanaan keterbu¬ 
kaan informasi di Indonesia masih 
jauh dari tujuan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ke¬ 
terbukaan Informasi Publik. 

“Kondisi ini harus menjadi tugas 
bersama dalam mendorong pelaksa¬ 



naan keterbukaan informasi sebagai 
budaya untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang transpar¬ 
an dan akuntabel,” jelasnya. 

Dirinya menyadari masih ban¬ 
yaknya BP yang “Tidak Infor¬ 
matif” harus menjadikan Komisi 
Informasi lebih giat mendorong 
pelaksanaan keterbukaan infor¬ 
masi di tanah air yang didukung 
komitmen kuat pemerintah. Dis¬ 
ampaikannya pula, jika diukur 
dari tingkan partisipasi BP pada 
monev kali ini, terjadi peningka¬ 
tan dari tahun 2018 yang hanya 
62,83 persen menjadi 74,37 pers¬ 
en yang terdiri dari 92,94 persen 
partisipasi BP PTN, 55,96 persen 
BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN- 
LPNK, 85,29 persen Pemerintah 
Provinsi, 100 persen Kementeri- 
an, dan 100 persen partisipasi BP 
Partai Politik. (P02) 

Patuns Wanita 
Zimbabwe ai New York 

Tererai Trent muncul dalam acara 
Oprah Winfrey Show pada tahun 
2009 dengan mengilhami dunia 
dengan kisahnyamenghadapi ham¬ 
batan besar untuk mengejar impi¬ 
annya dalam bidang pendidikan. 
Belum lama ini ia diabadikan ber¬ 


sama Winfrey dalam bentuk patung 
perunggu di New York City. Ia ada¬ 
lah satu-satunya perempuan Ameri¬ 
ka keturunan Afrika yang telah me¬ 
nerima kehormatan itu. 

Tokoh pendidik dan kemanu¬ 
siaan Zimbabwe itu diabadikan 
dalam satu dari 10 “Patung Un¬ 
tuk Kesetaraan” yang diciptakan 
oleh pemahat Gillie dan Marc 
Schattner. Patung Trent digam¬ 
barkan dengan tangan diangkat 
tinggi, dikelilingi bunga lili, bun¬ 
ga nasional negaranya. 

“Dengan menggambarkan wanita 
ini dalam patung yang lebih be¬ 
sar dari ukuran sebenarnya akan 
membantu mengubah pandangan 
masyarakat kita. Sebuah peru¬ 
bahan yang akan meningkatkan 
kehidupan perempuan di seluruh 
dunia. Perubahan yang dapat 
memicu kesetaraan gender dalam 
karir, industri, dan rumah tangga,” 
kata Gillie Schattner dalamupaca- 
ra peresmian patung itu. “Saya be¬ 
rasal dari tempat yang sangat mi¬ 
skin, dan saya dibesarkan dengan 
sangat miskin. Saya melahirkan 
empat bayi sebelum saya berusia 
18 tahun. Karena kekuatan impian 
saya, maka saya bisa merayakan 
hari ini,” kata Trent. 

“Dan berpikir saya diabadikan 
dalam sebuah patung di New York, 
kota paling terkenal di dunia? Tidak 
bisa dipercaya. Bahkan nenek dan 
ibu saya tidak pernah memimpikan 
hal itu,” lanjutnya. 

Trent dibesarkan di sebuah desa 
dan tidak mendapat pendidikan 
karena dia seorang perempuan, sep¬ 
erti ibu dan neneknya pada masa 
itu.Ia diam-diam belajar membaca 
dari buku-buku saudara laki-lak- 
inya. Tetapi ia dinikahkan ketika 
berusia 11 tahun dengan seorang 
laki-laki yang kasar. 

Namun Trent tidak membiar¬ 
kan impiannya mati. Dia pindah 
ke Amerika dan mengejar gelar 
sarjana, akhirnya mendapat gelar 
Ph.D, setelah berupaya selama 
20 tahun. Dia mengajar kese¬ 
hatan global di Drexel Univer- 
sity dan kini mengelola Tererai 
Trent International Foundation, 
yang berfokus pada penyediaan 
pendidikan untuk anak-anak di 
pedesaan Zimbabwe. Dia adalah 
pembicara dan penulis publik 
yang populer. (VOA) 

Utang Mahasiswa AS 
Capai 15 Triliun Dollar 

Sepertiga dari utang mahasiswa di 


Amerika merupakan beban dari ha¬ 
nya 6% mahasiswa yang meminjam. 
Sebuah laporan baru dari Brooldngs 
Institution memperjelas dimana 
utang mahasiswa yang mencapai $ 
1,5 triliun datang dan pergi. 

Sebuah fraksi kecil dari semua 
mahasiswa yang meminjam pu¬ 
nya pinjaman dalam jumlah 
besar. Enam persen dari pemin¬ 
jam mahasiswa berutang lebih 
dari AS$ 100 ribu dan 2% be¬ 
rutang lebih dari AS$ 200 ribu. 
Demikian temuan dalam lapo¬ 
ran yang disusun oleh Kadi- 
ja Yilla dan David Wessel dari 
Brookings Institution. 

Kelompok 6% ini utangnya men¬ 
capai sepertiga dari nilai utang 
mahasiswa total sebesar AS$ 1,5 
triliun. Pada sisi ekstrim lainnya, 
18% mahasiswa berutang kurang 
dari AS$ 5000, dan mereka secara 
kolektif berhutang 1% dari total 
jumlah hutang mahasiswa,” demiki¬ 
an temuan lainnya dari laporan itu. 

Sekitar seperempat dari mahasiswa 
yang berutang itu memanfaatkann¬ 
ya untuk biaya pendidikan master, 
kata Brookings. Dikatakan juga, 
mereka yang berutang paling besar 
bukanlah mahasiswa yang menung¬ 
gak utang. 

Menurut Brookings Institute, 
peminjam dengan gelar S2 yang pin¬ 
jamannya mencapai setengah dari 
total utang mahasiswa, paling kecil 
kemungkinan untuk menunggak. 

Populasi mahasiswa yang lebih 
besar kemungkinan menunggak 
adalah mereka yang masuk ke uni- 
versity for profit atau swasta yang 
mencari untung, seperti DeVry atau 
University of Phoenix, yang sudah 
menutup beberapa sekolah. 

Pada February 2018, Presiden 
Trump diwajibkan membayar AS$ 
25 juta setelah dikenakan tuntut¬ 
an oleh mantan mahasiswanya. 
Tuntutan itu menuduh Trump 
University melakukan penipuan 
setelah tidak ingkar janji untuk 
mendidik mahasiswanya sukses 
dalam sektor real-estat. 

Kebiasaan menunggak utang lebih 
jarang di kalangan mahasiswa yang 
meminjam untuk pergi ke universi¬ 
tas negeri atau swasta tetapi nir-laba. 
Utang mahasiswa ini tidak sekedar 
untuk biaya kuliah, dalam beberapa 
kasus juga untuk kost, buku, trans¬ 
portasi, dan biaya hidup lainnya. 

“Banyak mahasiswa meminjam 
tidak sekedar untuk menutup 
uang kuliah, tetapi juga untuk 
memperoleh uang tunai guna 


membiayai biaya hidup sementa¬ 
ra mereka belajar di kampus,” de¬ 
mikian dilaporkan Brookings. 

Rata-rata seorang mahasiswa 
meminjam AS$ 24 ribu, kata Brook¬ 
ings Institute, berdasarkan sebuah 
analisis oleh the Urban Institute. 
Tetapi mahasiswa SI yang menun¬ 
tut ilmu dalam program empat ta¬ 
hun universitas, mereka lulus tanpa 
utang, menurut laporan tersebut. 

“30 persen dari peraih gelar SI 
lulus tanpa utang,” kata laporan 
Brookings itu. “23 persen lulus den¬ 
gan utang kurang dari AS$ 20 ribu.” 

Kurang dari 20 persen berhutang 
lebih dari AS$ 40 ribu, dan ha¬ 
nya 12 persen yang menuntut 
ilmu dalam program SI empat 
tahun di universitas punya utang 
lebih dari AS$ 40 ribu. (VOA) 

Badak di Malaysia 
Telah Punan 

Badak Sumatra telah punah di Ma¬ 
laysia. Hewan terakhir dari spesies 
itu mati di negara itu karena sakit. 

Mengutip pernyataan Departe¬ 
men Satwa Liar di negara bagian 
Sabah, Associated Press melapor¬ 
kan badak bernama Iman itu mati 
pada Sabtu (23/11) karena tubuhn¬ 
ya mengalami syok. Badak itu men¬ 
gidap tumor rahim sejak penang¬ 
kapannya pada Maret 2014. 

Direktur departemen itu Au- 
gustine Tuuga mengatakan da¬ 
lam pernyataan bahwa Iman, 
yang dilaporkan berusia 25 ta¬ 
hun, mengalami sakit parah aki¬ 
bat tekanan tumor di kandung 
kemihnya. Namun dia mati lebih 
dari perkiraan. Iman mati enam 
bulan setelah kematian satu-sat¬ 
unya badak jantan Malaysia di Sa¬ 
bah. Pihak berwenang Sabah tel¬ 
ah mengatakan mereka berharap 
bisa bekerjasama dengan Indone¬ 
sia untuk mengembangbiakkan 
spesies yang sangat langka itu 
lewat inseminasi buatan.(VOA) 



GARFIELD - Paws.inc 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
































OPINI 


10 


25 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi... 



keuangan miliaran rupiah yang sampe sekarang 
ni SU seng tau akang pu ujung. Tapi yang paling 
sedih karena mereka seng mau tunjukkan kalau 
daerah ini mau maju. Orang-orang ini perke¬ 
nalkan Tanimbar sebagai daerah terbelakang 
dan terpinggirkan karena seng pernah diper¬ 
hatikan. Sementara mereka sendiri seng per¬ 
nah perhatikan potensi tradisi, budaya dan 
sumber daya alam yang akang pu nilai lebih 
malah dibanding daerah lain. 

Beta seng tau, mungkin mereka sengaja tutup 
barang ini ato memang lupa kalau akang pu nilai 
sangat mahal. Masyarakat saat ini ada prihatin 
liat pelayan masyarakat di kabupaten ini yang 
mayoritas su bekerja setengah hati dan makan 
hati. Sebab pelayanan pubik ke masyarakat saat 
ini SU macam 'meninabobo-kan' masyarakat ke 
arah yang semakin seng jelas. Bukannya bikin 
masyarakat semakin kritis. 

Bilang saja petugas yang harusnya layani mas¬ 
yarakat di beberapa lloket su macam malas tau 
deng keadaan. Pas jam kerja mereka su seng 
fokus par kerja lai, banyak dari mereka yang kel¬ 
uar ke warung-warung kopi par cari inspirasi. 

Selain cari inspirasi yang seng jelas, mereka 
juga menghayal par dapa wang banyak dari 
mimpi-mimpi angka togel. 

Sementara yang lain lebih fokus par cari tam¬ 
bahan di masa-masa kemarau seperti ini, sebab 
mereka pu wang yang seharusnya diterima, be¬ 
lum keluar-keluar jua dari akang pu mata air. 

Lebeh banyak lai yang berkeliaran seng tau 
arah tujuan hidup, beta seng tau mereka ini 
pake pakaian dinas par layani masyarakat atau 
par kasi tunjuk ke masyarakat kalo sekarang 
ini mereka su seng bisa bikin apa-apa lain par 
daerah ini. Katong masyarakat ini cuma se¬ 
dih saja, barang kamong yang dapa gaji saja 
su mengeluh macam bagitu, apa lai katong 
yang dapa uang dari bakabon bagini. (***) 


PotongKompasdiMasda 

Oleh: AliUmar 


Upaya kelompok bisnis Tomy Winata men¬ 
awarkan pelabuhan milik mereka di Tual, 
Maluku, sebagai pelabuhan logistik semen¬ 
tara untuk pembangunan proyek Blok Mase- 
la harus diwaspadai sejak dini. Selain tidak 
ada dalam rancangan proyek pembangunan 
kompleks kilang gas alam cair (LNG) yang 
bakal dibangun di Saumlaki, Pulau Yamdena, 
masuknya Tomy Winata jelas bakal meng¬ 
gelembungkan nilai proyek yang kini sudah 
mencapai sekitar Rp 280 triliun. 

Sepintas, fasilitas pelabuhan dan dukungan lo¬ 
gistik milik PT Samudera Indo Sejahtera, nama 
anak usaha Tomy Winata di Tual, memang me¬ 
madai. Terletak 500 kilometer arah timur laut 
ladang gas Abadi Blok Masela, kedalaman der¬ 
maga pelabuhan itu mencapai 15 meter, cukup 
untuk sandar kapal-kapal berukuran besar. Lo¬ 
kasi dua pelabuhan lain yang disebut-sebut bisa 
menjadi alternatif memang lebih dekat. Salah 
satunya pelabuhan PT Pertamina (Persero) di 
Saumlaki. Namun kedalamannya hanya separuh 
dari pelabuhan ikan milik Tomy di Tual. 

Masalahnya, Inpex dan Shell selaku kon¬ 
traktor proyek Masela belum pernah mengu¬ 
mumkan rencana mereka perihal pembangu¬ 
nan fasilitas penunjang ini. Dokumen revisi 
rencana pengembangan (plan of development 
atau POD) lapangan Abadi baru disetujui Ke- 
menterian Energi dan Sumber Daya Mineral 
pada Juli 2019. Inpex saat ini sedang memper¬ 
siapkan dokumen desain dan rekayasa (front- 
end engineering design), sebelum konstruksi 
dimulai pada akhir 2020. Karena itu, tawaran 
Artha Graha Group NetWork jadi terasa seperti 
jurus potong kompas alias fait accompli. 

Pola bisnis semacam ini tak bisa dibiarkan. 
Proyek Blok Masela merupakan program strat¬ 
egis yang bisa menggenjot pendapatan negara 
dari sektor migas sampai 50 tahun ke depan. 
Rencananya, proyek Masela menghasilkan 9,5 
juta ton per tahun gas alam cair dan gas bumi 
atau gas pipa sebanyak 150 juta kaki kubik per 
hari. Cadangan gas Masela yang amat berlimpah 
sampai 10,7 triliun kaki kubik membuat investa¬ 
si Inpex di sana mencatat rekor sebagai pena¬ 
naman modal terbesar perusahaan Jepang di 
Indonesia. Keterlambatan konstruksi bisa me¬ 
nimbulkan kerugian kesempatan (opportunity 
lost) senilai Rp 49 triliun setahun. 

Riwayat proyek Blok Masela sungguh berliku. 


Keputusan pemerintah untuk mengubah skema 
pembangunan proyek ini, dari kilang terapung 
(offshore) yang sudah disepakati pada 2010 men¬ 
jadi skema darat (onshore) enam tahun kemu¬ 
dian, menimbulkan pembengkakan biaya yang 
seharusnya bisa dihindari. Untuk menanggung 
ongkos perubahan skema itu, kontrak bagi ha¬ 
sil Blok Masela kini diperpanjang hingga 2055. 
Dengan kata lain, pemerintah jugalah yang harus 
menyerap kerugian akibat keputusan itu. 

Sebagai penanggung jawab utama pe¬ 
merintah di sektor investasi. Menteri 
Koordinator Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Pandjaitan harus turun tan¬ 
gan memastikan setiap keputusan dalam 
pembangunan proyek Blok Masela diam¬ 
bil berdasarkan pertimbangan bisnis yang 
rasional. Lobi di bawah meja hanya akan 
merugikan kepentingan investor dan pe¬ 
merintah sendiri. Dalam jangka panjang, 
praktik semacam ini tentu menimbulkan 
iklim bisnis yang tidak kompetitif. 

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegia¬ 
tan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK 
Migas) Dwi Soetjipto serta Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga harus 
mengamankan proyek ini dari campur tangan 
pihak lain yang tidak berkepentingan. Dwi dan 
Arifin tak boleh gentar menghadapi tekanan 
kanan-kiri. Mereka harus memastikan negara 
mendapat manfaat sebesar-besarnya dari proyek 
prestisius ini dan menolak tawaran pihak lain 
yang sejatinya hanya akal-akalan untuk ikut 
menangguk rezeki di Masela. 

Pada saat yang sama, sebagai kontraktor, Inpex 
harus bersikap transparan. Perusahaan Jepang 
ini tak boleh memberi toleransi pada praktik 
bisnis yang tak patut. Mereka harus mengenda¬ 
likan biaya proyek ini agar tak melambung dan 
merugikan kepentingan Indonesia. 

Pada akhirnya. Presiden Joko Widodo yang 
harus memastikan pelaksanaan proyek Blok 
Masela tidak diganggu pelbagai proposal titi¬ 
pan. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi sudah 
menegaskan prioritasnya untuk menggenjot 
pembangunan ekonomi dan infrastruktur pada 
periode kedua pemerintahannya. Membiarkan 
proyek titipan kontradiktif dengan komitmen 
Jokowi tersebut. 

Penulis adalah pengamat energi nasional dan 
kolumnis di Tempo. 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















































SAMBUNGAN 


Hm^iakan... 

Firman menuturkan pihaknya 
sendiri berkewajiban untuk mem¬ 
bayar klaim pembayaran iuran 
tersebut dengan sangat bergantung 
pada iuran yang dibayar oleh kepe¬ 
sertaan BPJS sekmen lain, yaitu pe¬ 
serta Pekerja Penerima Upah (PPU) 
dan mandiri. Ia pun menambahkan 
walau ada tunggakan pelayanan 
kesehatan bagi peserta JKN PBI 
tetap berjalan seperti biasa dan 
masyarakat tepat berhak mendapa¬ 
tkan pelayanan baik di Pusat Kese¬ 
hatan Masyarakat (Puskesmas) dan 
rumah sakit. 

“BPJS kesehatan itu tetap 
berkewajiban membayarkan 
klem yang ada yang sangat ber¬ 
gantung pada iuran masyarakat. 
Kalau ada tunggakan iuran ten¬ 
tunya akan memperberat kondi¬ 
si BPJS kesehatan karena secara 
nasional BPJS kesehatan sendiri 
sementara defisit,” tuturnya. 

Sementara itu. Bupati Fatlolon 
yang didampingi Sekretaris Daer¬ 
ah (Sekda) Piterson Rangkoratat, 
SH bersama instansi terkait saat 
melakukan jumpa pers menga¬ 
takan alasan pihaknya melakukan 
kebijakan rasionalisasi dan efisien¬ 
si anggaran dengan tujuan untuk 
meminimalisir terjadinya hutang 
di tahun anggaran berikutnya. 

Ia memastikan untuk pemba¬ 
yaran hutang, pemda Tanimbar 
akan menjadwalkan pembayaran 
dengan memperhatikan kemam¬ 
puan keuangan daerah dan dipros¬ 
es sesuai dengan mekanisme dan 
ketentuan yang berlaku. 

“Rasionalisasi yang dilakukan 
ini karena prediksi penerimaan 
daerah dengan rencana belanja 
itu tidak seimbang. Hal ini terja¬ 
di karena pendapatan asli daerah 
kita tidak mencapai target. Mesti- 


BRI... 

...Saumlaki dari YPPK Dr. J. B. Sita- 
nala, pihaknya juga telah menyerah¬ 
kan bantuan serupa kepada Gereja 
Katolik Stasi Tritunggal Maha Ku¬ 
dus Sifnana sebesar Rp200 juta dan 
Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
Al Azhar sebesar Rp 100 juta ser¬ 
ta bantuan bedah 2 rumah dengan 
nilai Rp80 juta di MBD. 

“Tahun ini BRI Cabang Saumla¬ 
ki menyerahkan bantuan peduli 
dengan nilai Rp 600 juta dengan 
tujuan adalah ingin selalu men¬ 
jadi yang terdepan dalam praktek 
tanggung jawab sosial perusahaan 
dan pemberian ini ada manfaat 
dan berkelanjutan bagi pemangku 
kepentingan di daerah pelayanan 
kami,” ungkap dia di ruang rapat 
Kantor Bupati Tanimbar. 

Pastika pun berharap bantuan 
yang telah diserahkan tersebut 
dapat bermanfaat bagi seluruh 
masyarakat, khususnya di Tanim¬ 
bar dan dapat memberikan berkah 
kepada Bank BRI Cabang Saum¬ 
laki. Kemudian ia berjanji pihak¬ 
nya akan terus berupaya untuk 
membantu masyarakat Tanimbar 
dalam menumbuhkan perkem¬ 
bangan sektor ril ekonomi yang 
senantiasa bergerak meningkat. 

Sementera itu. Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH 


25 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 




nya saya dapat apresiasi dari mas¬ 
yarakat karena langkah ini dilaku¬ 
kan untuk tidak menciptakan 
hutang daerah,” kata dia di ruang 
rapat pada Selasa (19/11/2019). 

Kemudian Sekda Rangkoratat 
menambahkan bahwa langkah 
rasionalisasi ini dilakukan untuk 
menghindari semakin bertam¬ 
bahnya hutang daerah yang harus 
dibayar pada tahun anggaran 2020. 
Ia pun menjelaskan semula, ting¬ 
kat penerimaan atau pendapatan 
daerah yang terdiri dari Pendapa¬ 
tan Asli Daerah (PAD), perim¬ 
bangan dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah itu ditargetkan 
mencapai lebih dari Rp985 Miliar 
lebih dengan rincian PAD sebesar 
Rp74 Miliar, dana perimbangan 
Rp797 milyar lebih dan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, sep¬ 
erti hibah, dana bagi hasil pajak 
dan transfer Dana Desa (DD) se¬ 
nilai Rpll3 Miliar lebih. Semen¬ 
tara belanja daerah mencapai Rp 1 
triliun lebih dan bisa mengambil 
alternative hutang bank, namun 
Pemda Tanimbar menolak. 

“Dari proyeksi penerimaan ini, 
kita alokasikan untuk belanja Rpl 
Triliun sekian namun karena ter¬ 
jadi defisit maka harus dibiayai 
dengan pinjaman daerah untuk 
berimbang sebesar Rp40 Miliar. 
Namun setelah ada pembahasan 
anggaran antara tim anggaran pe¬ 
merintah daerah dan DPRD maka 
disepakati bersama untuk tidak 
meminjam uang dari bank dan 
melakukan penyesuaian atau ra¬ 
sionalisasi program kegiatan 2019. 
Meskipun dilakukan rasionalisasi, 
hak-hak kepegawaian lainnya un¬ 
tuk dokter, tenaga medis dan lain¬ 
nya tidak mengalami rasionalisasi 
dan tetap dialokasikan sesuai den¬ 
gan mekanisme,” paparnya. (LOl) 


sangat memberikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada Bank BRI 
Cabang Saumlaki dan dirinya ber¬ 
harap bantuan tersebut dapat diper¬ 
gunakan dengan baik oleh setiap 
penerima bantuan agar bermanfaat 
sesuai dengan tujuan CSR BRI itu. 

“Pemda menyampaikan apresiasi, 
terima kasih dan penghargaan yang 
tinggi kepada kepala cabang BRI 
Saumlaki bersama dengan seluruh 
jajarannya yang telah menunjukkan 
kepedulian kepada negeri ini bukan 
saja di penghujung taun 2019 ini 
tetapi juga di tahun-tahun yang tel¬ 
ah lewatpun BRI terus memberikan 
perhatian yang nyata bagi rakyat di 
Bumi Duan Lolat ini,” tuturnya. 

Penyerahan bantuan diserahkan 
secara simbolis oleh I Ketut Pasti¬ 
ka langsung kepada Ketua Gereja 
Protestan Maluku (CPM) Klasis 
Tanimbar Selatan Pdt. Lheny Ba- 
karbessy Rangkoratat, S.Tb dan 
Ketua Pengurus Masjid Agung An 
Nur Kahar Husain Tolitoli. 

Turut hadir pula pada acara itu. 
Wakil Bupati (Wabup) Agustinus 
Utuwaly, S.Sos, Sekretaris Daerah 
(Sekda) Piterson Rangkoratat, S.H, 
para asisten, staf ahli bupati dan 
pimpinan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD), para Pimpinan 
Komunikasi Daerah (Forkopimda), 
tokoh agama dan undangan. (L02) 


I^uharL 

“Bapak Duta Besar RI untuk RRT 
merangkap Mongolia, HE. Djauhari 
Oratmangun, memaparkan sejum¬ 
lah arah kebijakan investasi di bawah 
kepemimpinan Presiden RI Joko 
Widodo periode kedua, khususnya 
soal pelimpahan wewenang kepada 
BKPM terkait proses dan penerbi¬ 
tan izin Kementerian/ Lembaga serta 
penentuan kelayakan investor yang 
mendapatkan Tax Holiday dan Tax Al- 
lowance. Diharapkan ini memberikan 
kepastian yang lebih besar kepada para 
investor sehingga realisasi investasi 
dapat berjalan dengan cepat kedepan- 
nya,” ujar Anggota Komite Investasi 
Bidang Komunikasi dan Informasi 
Rizal Calvary Marimbo di Beijing, 
RRT, Jumat (22/11). 

Sejalan dengan Duta Besar RI un¬ 
tuk RRT merangkap Mongolia, pada 
kesempatan yang sama Direktur Pe¬ 
rencanaan Jasa dan Kawasan BKPM 
Nurul Ichwan menyampaikan bahwa 
pada intinya pengembangan dan per¬ 
baikan kebijakan yang diusung oleh 
pemerintah sekarang adalah untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia melalui peningkatan per¬ 
ingkat Indonesia dalam Ease of Doing 
Business (EODB) dan realisasi investa¬ 
si, baik yang baru akan masuk maupun 
yang masih dalam proses realisasi. 

“Kami mengharapkan investasi yang 
berkualitas dan dapat mengembang¬ 
kan pola kemitraan dengan UMKM 
lokal. Oleh karena itu, kami fokus un¬ 
tuk mengawal dan mempercepat real¬ 
isasi investasi besar dan membentuk 
Satgas untuk memfasilitasi investor 
yang terkendala”, katanya. 

Dalam sesi tersebut, Haslinda Amin 
juga menanyakan sektor prioritas dan 
peluang investasi yang dapat ditawar¬ 
kan kepada investor. “Sektor kendaraan 


listrik/ Electric Vehicle (EV) dimana 
terdapat perusahaan Jepang yang ber¬ 
encana membuka pabrik kendaraan 
listrik/ hybrid. Dia juga tanya soal sek¬ 
tor digital economy, dan sektor pening¬ 
katan kapasitas sumber daya manusia 
sebagai talents”, papar Rizal. 

Duta Besar RI untuk RRT merang¬ 
kap Mongolia menjelaskan bahwa 
sektor EV saat ini tengah diminati 
sejumlah investor Tiongkok, salah 
satunya dari Nanning, dan sedang 
dalam penjajakan dengan beberapa 
perusahaan baterai EV. “Adanya ren¬ 
cana investor Tiongkok dan Jepang 
untuk membuka industri EV/hybrid 
tentunya akan menarik investasi lebih 
banyak lagi di industri baterai, meng¬ 
ingat sumber daya nikel sebagai bah¬ 
an utama baterai sangat melimpah di 
Indonesia”, tambah Nurul. 

Ferry Unardi, founder Traveloka, 
sebagai salah satu peserta sesi juga 
menyampaikan bahwa perkemban¬ 
gan digital economy di Indonesia 
sangat signifikan dan terdapat ban¬ 
yak sektor potensial yang masih 
dapat digarap oleh investor, tidak 
hanya online travel dan e-commerce 
atau ride hailing seperti Gojek, tetapi 
juga edukasi dan kesehatan.“Sektor 
potensial dan model bisnis dalam 
digital economy perlu didasarkan 
pada consumer trend di Indonesia, 
khususnya yang dapat menginte¬ 
grasikan seluruh Services untuk me¬ 
menuhi kebutuhan konsumen disaat 
ini dan masa mendatang”, ujar Ferry. 

Ia juga meyakinkan para peserta bah¬ 
wa pemerintah Indonesia saat ini telah 
memberikan perhatian yang lebih terh¬ 
adap pengembangan digital economy di 
Indonesia dengan meningkatkan kapasi¬ 
tas sumber daya manusia Indonesia yang 
siap dengan era ekonomi baru melalui 
pendidikan vokasi dan pusat riset. (RIO) 


^jp... 

“Harapan kami masyarakat desa 
sendiri yang bekerja walaupun tidak 
ada kami, kami hanya sebagai pen¬ 
damping dan masyarakat desa yang 
fokus menjaga kawasan konservasi 
agar bertahan di tengah pembangu¬ 
nan yang pesat,” harapnya. 

SM Tanimbar telah ditunjuk 
melalui SK Mneteri Kehutanan 
Nomor 249/Kpt-II/1985 tanggal 
11 September 1985 dengan luas 
63.027 Ha. Akan tetapi, dikare¬ 
nakan belum adanya penetapan ka¬ 
wasan SM Tanimbar, penyusunan 
blok pengelolaan dilakukan dengan 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor SK. 854/Men- 
hut-II/2014 tanggal 29 September 
2014, kawasan SM Tanimbar hanya 
tersisa 64.748 hektar. 

Sebaga SM, spesies kunci pada ka¬ 
wasan ini yaitu burung kakatua Ta¬ 
nimbar dengan nama Cocatua Gof- 
fini yang merupakan satwa endemic 
Kepulauan Tanimbar. Satwa tersebut 


dilindungi oleh PP Nomor 7 Tahun 
1999. Selain itu, terdapat Anggrek 
Larat dengan nama DEndrobium 
Phalaeopnesis dan pohon torem atau 
manilkara sp. 

Sementara itu, untuk kawasan 
hutan Nustaran telah ditunjuk se¬ 
bagai kawasan CA melalui SK Men¬ 
teri Pertanian Nomor 609/Kpts/ 
Um/10/1978 tertanggal 5 Oktober 
1978 seluas 3.200 ha dan kemudian 
ditetapkan melalui SK Menteri Ke¬ 
hutanan Nomor 403/Kpts-II/1988 
tertanggal 11 Agustus 1988 dengan 
luas areal 2.420 ha. 

CA Nustaran memiliki ekosistem 
yang unik yaitu keanegaragaman 
vegetasi yang tinggi, seperti po¬ 
hon metam, laye, butie, akarbawe 
dan torem. Selain itu, beberapa 
fauna endemic seperti kakatua 
Tanimbar, nuri Tanimbar, per- 
ling Tanimbar, ceret Tanimbar, 
sikatan perut emas, kipasan Ta¬ 
nimbar, Anis Tanimbar, Gosong 
Tanimbar dan Anis Larat.(L02) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













12 g^Lelemuku 


PERISTIWA 


25 NOVEMBER-1 DESEMBER 2019 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Mencari Jokowi di Kerumunan Warga 



JAKARTA - Presiden Jokowi me 
ngunggah sebuah gambar di akun 
twitter pribadinya (S)jokowi. Gam¬ 
bar itu berupa aktivitas dia dan 
masyarakat lainnya. 

Dalam kerumunan warga dengan 
segala aktivitasnya itu, Presiden Jo¬ 
kowi meminta warganet untuk me¬ 
nemukan di mana dirinya berada. 


“Temukan saya dalam gambar 
ini. Ada jurnalis, juru kamera, dan 
orang-orang yang tengah helai-helai 
sertifikat tanah penerbitannya kita 
percepat semenjak tiga tahun terakh¬ 
ir,” cuit Jokowi pada Minggu, (24/11). 

Tidak dijelaskan di mana Jokowi 
berada. Namun banyak yang mem¬ 
perkirakan, sosok orang nomor 


satu di Indonesia itu berdiri di 
lam tenda dengan baju putih. 

Tetapi uniknya, fokus warganet 
justru tidak hanya mencari Jokowi. 
Tetapi, sosok-sosok lain yang ada di 
dalam gambar tersebut. Ada neti- 
zen yang fokus ke gerobak bakso. Ia 
memperbesar gambar itu ke tukang 
bakso, dan melihat seseorang yang 


memegang semacam map. “Paaak 
ini ada yg mau naro cv, jadi tukang 
baksyo,” cuit salah satu netizen. 

Yang lain menyatakan ada seorang 
anak yang memegang bola dan ha¬ 
nya bisa duduk di depan rumahnya. 

“Kasian pengen maen bola kaga 
bisa (emoticon menangis) mu¬ 
kanya bete amat,” cuitnya. (LOl) 


Kebakaran Menara Informasi Pelabuhan Pamatata Ditaksir Mencapai Milyaran Rupiah 


BENTENG - Gedung menara in¬ 
formasi Pelabuhan Pamatata, Kabu¬ 
paten Kepulauan Selayar, Sulawe¬ 
si-Selatan hangus, dilalap si jago 
merah, pada sekitar pukul 20.15 
Wita, hari Sabtu, (23/11) malam. 
Kejadian yang berlangsung, sekitar 
lima menit tersebut, ikut melal¬ 
ap enam unit warung pedagang 
makanan, bersama dua unit ruan¬ 
gan menara informasi pelabuhan, 
bangunan toilet, dan kamar mandi 
yang berada di lantai dua. 

Aldbat kejadian naas itu, lima 
orang pemilik warung makan mas¬ 
ing-masing atas nama : Dg. Jihana, 
Dg. Bula, Sitti Raja, Patta Alang, 
dan Hj. Jannah harus menanggung 
kerugian ratusan juta rupiah. 

Tidak ada korban jiwa dalam ins- 
ident kebakaran yang terjadi, pada 
malam akhir tersebut. Akan tetapi, 
kerugian material ditaksir, menca¬ 
pai milyaran rupiah. 

Informasi yang dihimpun di 
tempat kejadian peristiwa (TKP) 
menyebutkan, kebakaran dipicu 
oleh ledakan kompor gas, milik 
salah seorang pengusaha warung 
makan, atas nama Dg. Jihana 
yang tidak sempat dimatikan se¬ 
belum kejadian. 

Selain itu, api juga dipicu oleh 
banyaknya barang dagangan dan 


bahan material yang mudah ter¬ 
bakar. Tidak satupun barang yang 
sempat terselamatkan dalam ins¬ 
iden kebakaran gedung menara in¬ 
formasi Pelabuhan Pamatata yang 
ludes terbakar, bertepatan dengan 
sandarnya, kapal ferry, KMP. KMP. 
Kormomolin yang baru tiba, dari 
Pelabuhan Bira, Bulukumba men¬ 
gangkut rombongan peserta event, 
“Selayar Half Marathon”. 

Selain melalap bangunan menara 
informasi dan lima unit warung 
makan, api nyaris meratakan ba¬ 
ngunan perumahan pegawai ke- 
menterian perhubungan BPTD 
Wilayah XIX, Provinsi Sulselbar 
Satpel Pelabuhan Penyeberangan 
Pamatata yang tepat, bersebelahan 
dengan bangunan warung makan 
milik Hj. Jannah. 

Saksi mata, Sitti Raja yang 
dikonfirmasi wartawan di TKP 
menyebutkan, “sebelum armada 
pemadam kebakaran tiba, pe¬ 
madaman api sempat dilakukan 
secara manual dengan meng¬ 
gunakan slang air yang dibantu 
armada mobil truk bermuatan 
tiga unit tangki air”. 

Sebagai bentuk respon time. Di¬ 
nas Sosial Kabupaten Kepulau¬ 
an Selayar, yang dipimpin, Dr. Ir. 
Marjani Sultan, M.SI, langsung 


menerjunkan personil tagana dan 
tim Palang Merah Indonesia (PMI) 
Cabang Selayar. Tiba di TKP, tim 
tanggap bencana dan Palang Merah 
Indonesia (PMI) langsung meman¬ 
cang bangunan tenda pengungsi. 

Untuk kepentingan penyidikan, 
tim inafis Polres Kepulauan Sela¬ 


yar yang diback up jajaran Per¬ 
sonil Polsek Bontomate’ne, tel¬ 
ah memasang garis police line. 
Sebelumnya, tiga unit armada 
damkar dari kantor satuan poli¬ 
si pamong praja dan pemadam 
kebakaran diterjunkan untuk 
memadamkan api di TKP. (L14) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































